Nai Ciputra Jakarta 


Shopping Centre Magazine 

www.ciputramall.com 

www.atmalciputrajakarta.com 
Mal Ciputra Jakarta 
@malciputrajkt 
malciputrajkt 


CBREB.S TOR | BEAUTY 


| 
| FASHION 
| 


SPECIAL 
MOMENT 


£ MAL CIPUTRA 


JAKARTA 


CEK POIN UNDIAN ANDA DI 


CL CLUB ONLINE 


DOWNLOAD APLIKASINYA 
SEKARANG 


CELEB STORY 
Sarwendah 


On The Cover 
CL Magazine November 2016 


Model: 

Francielle (TWENTYONE MM) 
Arranged by F&G Agency model 
Make-up Artist & Hair-do: 
Barnes Nicolay (081290267861) 
Photographer: 

Agus Santoso (NPM) 
Fashion Stylist: 


Ricardo Simanjuntak 


DIRECTOR: 
Rusli Agus Aryanto 


GENERAL MANAGER: 
Ferry Irianto 


ENI TOriINe ls 
Silvia 


EDITOR: 
Patricia Junita, Irma Widya 
Rida Kusrida 


CIRCULATION: 

Customer Service PT Ciputra Sentra 
Gedung Mal Ciputra Jakarta, Lt. P1 
Jl. Arteri S.Parman, Grogol 
Jakarta 11470 
www.ciputramall.com 


IfI want to party, 
Mean at ny hagise 


Shia LaBeouf 
American Actor 


Mana yang lebih menyenangkan menurut Anda: menjadi tuan rumah atau 
menjadi tamu sebuah pesta? Tentunya Anda harus mengalami keduanya 
dahulu untuk bisa membandingkan. Yang pasti, menjadi tuan rumah atau 
tamu pesta, keduanya sama-sama membutuhkan persiapan. Pesta yang 
diadakan di rumah tentu berbeda persiapannya dengan mengadakan pesta 
di gedung. Menjadi tamu Pesta Reuni tentu berbeda dengan menjadi tamu 
Pesta Tahun Baru atau Pesta Kebun. Namun, apapun bentuk pestanya, 
suasana gembira adalah suasana yang diinginkan terjadi dalam sebuah pesta. 


Menjelang akhir tahun, setidaknya akan ada dua pesta yang mungkin Anda 
rayakan, yaitu Pesta Natal (untuk Anda yang merayakan) dan Pesta Tahun 
Baru. Bila sebuah pesta sudah menjadi rutinitas, mungkin pesta yang 
terjadi akan menjadi ritual yang sama dari tahun ke tahun. Tapi, apakah 
juga memiliki makna yang sama dari tahun ke tahun? Semoga tidak. Karena 
seiring berjalannya tahun berganti, alangkah baiknya bila Anda dan orang- 
orang terdekat Anda juga memaknai setiap pesta dengan makna yang 


berbeda, makna yang menjadikan diri menjadi lebih baik, tentunya. 


Pesta memang seharusnya menyenangkan. Bertemu keluarga besar 

(yang mungkin jarang Anda temui), bertemu teman lama (yang mungkin 
selama ini hanya Anda sapa melalui socmed), bertemu teman baru (akan 
membuat jaringan pertemanan akan bertambah luas) bahkan mungkin bisa 


memunculkan ide bisnis baru. Selamat menikmati pesta Anda. Wish you 
have a great party! 


EDITOR IN CHIEF 


N 


duzebew 1D 


Editor's Note 


NEwSN Opi sea sama 
Groovy Mart @ Golden Era... 08 
Feature 

Pesta Tahun Baru Lebih Bermakna .................. 10 
Celeb Story 

Sarwendah Menanti Libur Tahun Baru .............. 12 
ABE aon vonn00nt05200 BNN NN NN NN ENI 14 


Her @ Fresh As A Daisy .............iooooooooWoo 
His e Feast YourEyeS On...............o..ooooooo 
Fashion @ Luxury Momentum ..........ooooo 
New Look e The Little Black Dress .. 


Beauty Tips » Choose Your Exercise ............. 30 
Toys @ Mini Figures Series................................ 31 
Boy $ Girl e Upside DownParty......................... 32 
Home @ Welcome to My Dinner Party! ............ 34 
Do It Yourself @ Eyes on YOU... 36 
Love To Eat e Eat With No Guilt ....................... 38 


Inspiration # Lucy Juliana Sapri 
Perancang Pesta Ulang Tahun Anak 


Selebritis Indonesia 


Pecinta Anjing dan Kucing ...................o....... 46 
TECNN OA na 47 
Event e Mencicipi Kuliner Legendaris di 

“Kampoeng Legenda" Mal Ciputra Jakarta ..... 48 
Dike et ee on ea 50 


MRS. WAFFLES 

Booth dominan warna kuning 

Mrs. Waffles yang berada di lantai 

5 ini menyediakan camilan waffle 
dengan pilihan rasa yang menggugah 
selera. Rasa apa yang Anda suka? 
Rasa vanilla, chocolate, green tea, 
black forest, strawberry, mocha, 
pandan, caramel atau talas? Anda 
juga bisa mencoba waffle dengan 
tambahan topping ice cream. 
Selamat menikmati sensasi lezatnya 
waffle dan dinginnya ice cream 
bersama keluarga dan sahabat. 


MS D'CHURROS 


Saat hangout bersama teman-teman, akan 


lebih seru bila disertai camilan sehat dan 
bikin kenyang. Temukan snack original 
Spanish di booth Ms D'Churros, area LG 

Mal Ciputra Jakarta. Dengan tekstur yang 
garing di luar dan lembut di dalam, Anda 
bisa menambahkan bumbu pilihan, seperti 
cinnamon, icing sugar, green tea, strawberry 
dan blueberry. Lalu, nikmati Ms D'Churros 
dengan mencelupkannya ke dalam sauce 
dengan pilihan rasa chocolate, salted caramel 
dan strawberry. Hmmm, lezat! 


WAFFLELICIOUS 


Masih bagi Anda penyuka waffle, silakan menikmati varian rasa yang menggugah selera di booth 


Wafflelicious. Tersedia rasa vanilla, chocolate, blackforest, strawberry, mocca, pandan dan green 


tea yang bikin Anda ketagihan. Wafflelicious juga menawarkan aneka topping yang menambah 


nikmat, seperti dark choco, cheese, choco chip dan oreo. Penasaran dengan waffle so delicious- 


nya wafflelicious? Yuk, segera mampir ke Wafflelicious di LG 2 Mal Ciputra Jakarta. 


——— gm 
Yoona —. 


Waffelicious 


MASTER SGUID 
Lengkapi jalan-jalan Anda di 
mal dengan camilan satu ini. 
Master Sguid yang bisa Anda 
temukan di LG 2 Mal Ciputra 
Jakarta ini menawarkan cumi- 
cumi raksasa yang digoreng 
dengan harga Rp.36.000 saja. 
Anda bisa pesan Giant Sguid 
sebagai menu andalannya, 
ditambahkan bumbu rasa salt 
& papper, bbg, seaweed dan 
green onion yang bisa Anda 
pilih. Jika Anda penikmat 

rasa pedas, Anda juga bisa 
memilih spicy level. Ada level 
mild, level hottie dan level 
extreme hot. 


LITTLE X.EIGHT 
Bukan hanya untuk orang dewasa, buah hati Anda juga bisa tampil 
gaya di setiap acara. Temukan beragam fashion anak yang up to 
date di Little X.eight, area LG Mal Ciputra, Jakarta. Ada banyak 
model yang bisa Anda pilih dan padupadankan, seperti jeans denim, 
kemeja, T-shirt, dress atau rok denim. Tersedia juga aksesoris seperti 
tas dan belt. Dengan kombinasi warna dan model, si Kecil siap tampil 
atraktif saat pergi bersama Anda. 


NEW SHOP : 


ADIDAS 

Tampil keren bisa Anda lakukan setiap saat, termasuk 
saat Anda berolahraga. Koleksi produk olahraga dari 
adidas bisa Anda jadikan referensi. Dengan desain 
yang mulus dan kualitas terbaik untuk pelanggannya, 
adidas menawarkan beragam pilihan sepatu, baju, 
tas dan aksesoris untuk basketball, football, tennis, 
running, training dan swimming. Temukan produk 


terbaru lainnya di adidas Lantai UG Mal Ciputra 
Jakarta. Stay fit and healthy always! 


bi 


duzebew 1D 


Rayakan akhir tahun Anda dengan 
beragam pernik berwarna emas. 


223 y3 , 
Ihya MO bi 


GROOVY MART 


(ee 


1. Lips Print Pouch, Naughty: 2. Egypt Inspiration Necklace, Naughty: 3. Embellished Hair Pin, Warna: 4. Gold Earrings, Stroberi: 
5. Flower Print Dial Watch, Guess Watches: 6. Rectangle Shape with Diamante Watch, Guess Watches: /. Pearl & Diamante Headband, Warna: 
8. Leaf Hair Crown, Stroberi: 9. Skinny Satin Headband with Flower Embellishment, Naughty: 
10. T-Strap Embellished Pointed Toe Pumps, Marie Claire: 11. Chain Bag with Bow, Marie Claire: 12. Diamante Band Ring, Diamante Solitaire Ring, 
Round Enamel Ring & Diamante Band Ring, Naughty: 13. Gold Mirror Lense Glasses, Vanisimo: 14. Statement Necklace, Naughty: 
15. Glittered Wrist Watch, Guess Watches: 16. Glitter Hair Pin, Warna: 17 & 18. Pearl & Gold Bangle, Naughty: 19. Faux Leather Purse, Marie Claire: 
20. Puffy Stickers, Scoop: 21. Mini Ceramic Plate, Matahari Dept. Store: 22. Triangle Earings, Naughty: 23. Set of Five Wrist Band, Warna: 
24. Ruler, Scoop: 25. Notebook, Scoop: 26. Ceramic Mug with Cover, Matahari Dept. Store. 


Ah 


Manfaatkan momen pergantian 
tahun dengan menggelar pesta yang 
lebih bermakna untuk Anda! 


al-hal yang ada di benak kita ketika mendengar 
kata pesta atau party: suasana meriah, serba 
gemerlap, penuh hura-hura, hati gembira, dan 
sarat dengan hidangan enak. Tak salah, memang, karena 
sebuah pesta digelar biasanya untuk memperingati 
atau merayakan kegembiraan atau kebahagiaan. 
Gembira atas keberhasilan mencapai satu 
prestasi, senang karena mendapatkan penghargaan, 


bahagia karena memasuki fase baru yang lebih baik, 
dan sebagainya. Jadi, pesta memang seharusnya 
menggairahkan! 

Pesta juga bisa bersifat keagamaan atau berkaitan 
dengan momen-momen tertentu dalam sebuah 


masyarakat. Meski tidak penuh hura-hura, di dalamnya 
tetap ada kebahagiaan. Pesta memperingati hari 
kemerdekaan sebuah negara, misalnya, pesta merayakan 
datangnya bulan Syawal dalam agama Islam (yang sering 
kita sebut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri), atau pesta 
memperingati lahirnya Yesus Kristus (dikenal sebagai 
Hari Natal). 

Salah satu pesta yang diperingati dan dirayakan oleh 
seluruh masyarakat dunia adalah pesta Tahun Baru. 
Meski bentuknya berbeda-beda, tiap-tiap masyarakat 
diberbagai negara.merayakan.datangnya-tahun.baru 
dengan berpesta. Hal-hal seperti gegap gempita, 
kembang api, terompet, dan suguhan hiburan hingga 
lewat tengah malam selalu ada dalam perayaan tersebut. 
Ini sekaligus menjadi ekspresi kegembiraan masyarakat 
yang disertai harapan agar tahun depan menjadi lebih 
baik lagi. 


CN Tapa 


TIDAK SEKEDAR MENGHIBUR HATI 
Bersenang-senang memang tidak dilarang. Apalagi, memasuki tahun 
yang baru, hati kita memang seharusnya dipenuhi dengan rasa 
bahagia. Namun, jika Anda hanya menikmati kesenangan saja, maka 
pesta tahun baru pun berlalu hanya dalam sekejap mata. Tak ada 
kesan sama sekali. 

Padahal pesta tahun baru tak hanya memiliki satu manfaat 
menghibur hati saja. Ada manfaat lain yang bisa Anda serap.agar 


pesta tahun baru lebih bermakna, seperti: 


FOTO: 123RF 


FEATURE : 


e# Manfaat sosial. Di pesta tahun baru kita bisa mendapatkan lebih 
banyak interaksi dengan sesama yang tidak kita kenal. Tentu ini 
menyenangkan karena dengan teman baru kita juga bisa menggali 
hal-hal baru yang mungkin bermanfaat untuk diri kita. 

e Manfaat pengembangan diri. Pergantian tahun merupakan N 
momen yang tepat bagi kita untuk introspeksi diri atas apa #4) 
yang telah kita capai setahun lalu, dan membuat resolusi untuk 
melakukan perbaikan di.tahun-depan. 

e Manfaat spiritual. Ini juga merupakan saat yang tepat untuk 
berterima kasih kepada Tuhan dan mensyukuri semua yang telah 
kita capai di tahun yang telah lewat. Kita bisa mengekspresikan 
rasa syukur ini dengan berbagi kepada masyarakat yang 
membutuhkan, misalnya. 


Dengan melahap semua manfaat tersebut, maka momen 
pergantian tahun pun akan lebih mengesankan bagi diri Anda, tak 
hanya sepanjang tahun depan, tapi juga mungkin sepanjang hidup. 


IDE UNIK PESTA TAHUN BARU 


Bosan merayakan Tahun Baru yang begitu-begitu saja? “4 
Yuk, bikin pesta sendiri di rumah dengan mengundang “- N 11 
kerabat dan teman-teman dekat. Ini beberapa ide unik P 

dan seru yang bisa Anda pilih: | 
The World of Color 


Dress code: colorful. Siapkan dekorasi ruangan dan makanan- 


aulzebp 


minuman yang penuh warna. Warna-warni ini akan membuat pesta 
Anda lebih meriah. 

Movie Mania 

Peserta pesta harus meniru karakter film idolanya, baik busana, body 
language, atau ciri khas lainnya. Lengkapi dengan topeng wajah 
sang idola. Misalnya, James Bond, Harry Potter, Jason Bourne dan 
sebagainya. Adakan acara adu akting sesuai peran mereka. Pasti seru! 
Who's Behind the Mask? 

Tema klasik, tapi kali ini lebih dipersempit lagi. Misalnya topeng 
karakter film horor, superhero, atau karakter kartun. Sesuaikan pula 
interior ruangan dengan tema yang ditetapkan. 

House Full of Food 

Masing-masing peserta pesta membawa makanan hasil kreasi 
sendiri, mempresentasikan di tengah pesta, dan saling berbagi resep. 
Puncak acara, tentu saja, makan bersama! 


egitu tidak lagi menjadi personel 
B Cherrybelle pada tahun 2012, 

Sarwendah (27) memang tidak 
terlalu sering tampil di publik. Beberapa 
kejadian dalam hidupnya memang sempat 
membuatnya bersedih, seperti saat 
mengalami keguguran dua tahun lalu dan 
harus bed rest serta menggunakan kursi 
roda saat mengandung Thalia Putri Onsu 


(1), buah cintanya dengan Ruben Onsu (33). 


Kini, Wendah —panggilan akrabnya- 
mulai bangkit lagi. Perempuan kelahiran 
29 Agustus 1989 ini sedang fokus 
memikirkan solo karirnya sebagai penyanyi 
dan mencoba peruntungan di dunia bisnis 
fashion anak dengan brand SW Heart. 


SARWENDAH 


Menanti 


ANDA BARU SAJA MENGELUARKAN 
SINGLE TERBARU, YA? 

Iya. Awal Agustus lalu single terbaru saya, 
Antara Benci dan Rindu sudah bisa dinikmati. 
Ini lagu lama yang dipopulerkan oleh 

Ratih Purwasih, tapi sedikit berbeda dari 
segi aransemen. 


OH, LAGI SUKA MENYANYIKAN 
ULANG LAGU LAMA? 

Nggak juga, sih. Hanya saat ini saya sedang 
senang menikmati lagu-lagu mellow. Tapi, 
mungkin saja single saya yang lain nantinya 
akan dibuat lebih up-beat. 


BAGAIMANA CERITANYA ANDA 
KEMBALI LAGI KE INDUSTRI MUSIK? 
Peran Ruben sangat besar, ya. Sebagai 
produser, Ruben juga membantu memilih 
konsep dan lagu yang saya nyanyikan. 


APA SAJA YANG ANDA SIAPKAN 
UNTUK BERSOLO KARIR 

INI, SETELAH SEBELUMNYA 
BERGABUNG DI SEBUAH GROUP? 
Kalau di group, saya harus menyanyi 
mengikuti konsep yang sudah dibuat, 

yaitu lucu, manis atau genit. Sekarang saya 
harus memikirkan konsep sendiri, termasuk 
urusan vokal. Kalau dulu suara dibagi-bagi 
dengan anggota group yang lain, sekarang 
harus lebih pintar menjaga suara agar 
stabil. Untuk itu, saya rutin latihan vokal 
seminggu sekali agar kemampuan bernyanyi 
semakin baik. 

Selain itu, saya juga belajar aksi panggung 
karena sekarang menyanyi seorang diri. 
Untuk menjaga tubuh tetap prima, saya rajin 
yoga dan muay thai. 


ADA RENCANA BIKIN ALBUM? 
Amin. Doakan ya. Rencana tentu ada. 
Tapi kalau bikin album memang banyak 
yang harus dipersiapkan. 


SEPERTINYA ANDA MENIKMATI 
SEKALI PERAN SEBAGAI IBU... 

Saya tidak ingin kehilangan momen bersama 
Thalia, jadi ada jadwal nyanyi on air atau off 
air, saya selalu membawa Thalia. Apalagi 
Ruben sekarang sedang syuting stripping, 
jadi saya harus pintar-pintar mengatur waktu 
bersama keluarga. 


ANDA JUGA MENEKUNI BISNIS 
FASHION, APAKAH SUDAH 
DIRENCANAKAN? 

Awalnya nggak sengaja juga, sih. Waktu 


mengandung Thalia, kepikiran untuk tampil 
kembaran dengan Thalia dan Ruben. 


Setelah ia lahir, saya pun menjahit sendiri 


baju-bajunya. Ternyata banyak yang suka. 
Akhirnya kami pun mulai merintis bisnis ini. 


APA SAJA PRODUK SW HEART? 
Kami fokus memproduksi baju-baju kembar 
ibu dan anak. Selain itu juga membuat 
aksesori-aksesori lucu. Saya dibantu adik 
untuk urusan desain. Untuk harga tidak 
terlalu tinggi, sekitar Rp.300.000-an. Bagi 


SW Heart, yang penting pelanggan suka dan 


bisa tampil modis bersama keluarga. 


KABARNYA, ANDA SANGAT 
SELEKTIF YA, MEMILIH BAHAN KAIN 
UNTUK BISNIS ANDA? 

Saya ingin produk SW Heart ini nyaman 
dikenakan para bayi yang kulitnya masih 
lembut dan lebih sensitif dibandingkan 
orang dewasa. Jadi sebelum produk SW 
Heart disebarluaskan, akan dicoba dulu oleh 
Thalia. Begitu Thalia merasa tak nyaman 
dengan material atau cutting bajunya, maka 
tidak akan dijual. 


Libur Tahun Baru 


SENEBSS KORG: 


Nggak juga. Meski belum mempunyai butik 
sendiri, SW Heart sering tampil dalam event- 
event bazaar. Tentu saja juga lewat media 
sosial: Facebook (swheartoffial), Instagram 
(aswheartoffial), Twitter (ASWHeart2015), 
juga BBM: SWHEART dan Line (swheartoffial). 


SEBENTAR LAGI NATAL, APA 
RENCANA ANDA BERSAMA 
KELUARGA? 

Biasanya bersama keluarga kami ikut 
kebaktian Natal di Bandung. Setelah itu baru 
kumpul-kumpul bersama keluarga. Bisa di 
Jakarta atau di Bandung. 


Libur tahun baru selalu kami tunggu-tunggu. 
Tahun baru ini rencananya kami sekeluarga 
mau berlibur ke Eropa. Ya seperti membayar 
waktu sibuk selama setahun ini. Apalagi 
Ruben jarang bisa menghabiskan waktu 


bersama Thalia karena sibuk syuting. Jadi, saya 13 
tak sabar menunggu libur tahun baru tiba. 
te) 
PA aa NA ON NN ND z 
2 
WENDAH, RUBEN & THALIA | 5 


e Sebelum single Antara Benci dan Rindu, Wendah 


« 


sudah merilis single Kau Bukanlah Segalanya (2013), 
Cuma Kamu ft. Ruben Onsu (2014), Patah Jadi Dua 
(2015), Kamu Buah Hatiku ft. Ruben Onsu (2015), 
Kesakitanku (2015). 

e Keterlibatan Ruben, sebagi produser tidak hanya untuk 
single terbarunya saja tetapi juga pada beberapa 
single sebelumnya, seperti Kau Bukanlah Segalanya, 
Kesakitanku juga Kamu Buah Hatiku. 

e Thalia, sang buah hati merupakan sumber inspirasinya. 
Dari lagu Kamu Buah Hatiku yang dinyanyikannya 
bersama Ruben sampai menjadi sumber ide bisnis 
bajunya, SW Heart. 

e Wendah dan Ruben sudah berkomitmen bahwa 
sesibuk apapun, keluarga tetap prioritas utama. 

e Wendah ingin SW Heart menjadi trendsetter untuk 
bisnis busana kembaran dengan anak. Untuk 
mewujudkannya, Wendah berencana membangun 
bisnisnya menjadi lebih dikenal. Salah satunya adalah 
memperluas jejaring bisnis di antara teman-teman 
selebritisnya, seperti Jessica Iskandar, Jennifer 
Bachdim dan Nia Ramadhani. 


FOTO: Dok.Feminagroup & Dok.Pri.Sarwendah 


: FEATURE 


WARNA DRESS UNTUK KE PESTA 

Saat ke pesta, dress warna apa yang sering Anda 
pakai? Ternyata ada beberapa warna yang memiliki 
arti untuk pemakainya. Dilansir dari web bbc.co.uk, 
dress warna ungu lebih tepat dipakai oleh orang 
kaya dan terhormat, seperti Ratu Elizabneth 2. 
Warna merah menunjukkan kemewahan dan warna 
kuning menunjukkan si pemakai adalah seorang 
pembelajar dan pembawa ilmu pengetahuan. 
Sementara dress warna putih adalah simbol 
kemurnian dan kehidupan baru, sehingga banyak 
dikenakan oleh pengantin baru. 


HADIAH NATAL TERMAHAL 
Menyambut Natal, kesibukan 
membeli hadiah Natal untuk orang- 
orang tersayang pun akan mewarnai 
hari-hari Anda yang merayakannya. 
Jangan lupakan hadiah untuk hewan 
peliharaan Anda, ya. Tahukan Anda, 
hadiah termahal untuk anjing 
kesayangan? strongestinworld.com 
merilis hadiah Natal termahal untuk 


seekor anjing adalah kalung anjing 
berhiaskan 1600 diamonds 52 karat, 
yang dinamai Buggati Dog Collar 
Oleh majalah Forbes. Menjadi hadiah 
termahal untuk seekor anjing karena 
harga kalung anjing ini adalah 3,2 juta 
Dollar AS. 


CHEF WOLFGANG 

DI PESTA OSCAR 

Satu nama yang selalu beriringan 
dengan penyelenggaraan Pesta 
Oscar selama beberapa tahun ini 
adalah Wolfgang Puck, chef yang 


POTLUCK PARTY 


sehingga semua 


FOTO: 123RF: Dok. Feminagroup 


menangani acara jamuan makan 


malam para tamu Pesta Oscar. Pesta 
Oscar tahun ini (Februari 2016) 


adalah Pesta Oscar 
ditanganinya. Untu 
tamunya, chef Wol 
950 staf dapur dan 


yang ke 21 yang 
melayani 1500 
gang dibantu 

pramusaji. Selain 


makanan, chef berusia 65 tahun 


ini juga mengolah 1 
emas yang digunak 


50kg bubuk 
an untuk hiasan 


6000 cokelat Osca 
makanannya dibua 


Wolfgang's Eat, Lov 
yaitu menyediakan 


mini. Semua 
dengan filosofi 
e, Live (WELL), 
hanya makanan 


segar, alami dan organik serta pilihan 


produk hewani yang diternakkan 


secara baik. 


dan banyak kegembiraan. Happy potluck party! 


Salah satu acara pesta yang membuat semua tamu ikut sibuk menyiapkan 
makanan adalah potluck party. Potluck, secara sederhana diartikan oleh 
laweekly.com, sebagai pot (panci/tempat makanan) dan luck (keberuntungan), 
jadi potluck party bisa diartikan pesta yang tamu-tamunya beruntung 
mendapatkan sesuatu (makanan) dari dalam panci. Kebiasaan mengadakan 
pesta atau kumpul-kumpul dengan makanan saweran ini adalah kebiasaan 
orang Amerika. Bila Anda akan mengadakan potluck party, tentukan tema pesta 
amu akan membawa makanan (berbeda untuk tiap tamu) dan 
sesuai budget yang sudah ditetapkan. Anda sebagai tuan rumah boleh tidak 
menyediakan makanan karena sudah menyediakan tempat berkumpul. Bila 
Anda yang diundang sebagai tamu, pastikan Anda membawa makanan (bisa beli 
atau membuat sendiri) dengan tempat yang pantas dan menarik sehingga tamu 
lain ingin mencicipi dan tidak merepotkan tuan rumah. Potluck party sangat 
menyenangkan karena Anda akan menjumpai banyak makanan, banyak teman 


GET THE LOOK : 


Social Butterfly 


Curi perhatian dengan inspirasi tampilan red carpet 
selebriti favorit Anda di setiap pesta. 


MIRANDA 
KERR 


Sempat 


JESSICA 
ALBA 


Jessica tampil 
menjadi model layaknya 
paling mahal, seorang lady 
Miranda tampil dengan dress 
sensual dengan rok volume, 
pumps putih 


ujung runcing, 


cut dress 

berwana biru 
muda yang clutch 
dipadukan berwarna emas 
|| dengan pump 


shoes dan 


dan bangle 
sederhana. 
simple clutch. 
Fit & Flare 


Dress, Matahari 5 


Dept. Store 


Cut Dress, 
Vanisimo 
Ankle Strap 
Pointy Toe, 


Diamante 
Bangle, 


2uizebew 1D 


Marie Claire Vanisimo 
White Clutch, 
Matahari 


Dept. Store 


Diamante 
Clutch, 
Matahari 


: a 4 Dept. Store 
padanan dress : Mo White Pointy 
berdetail pada : , Pumps, 
bagian bahu yang! Ga AN -— Iconinety9 
dipadu minimalis : 2 an 


dengan clutch 


dan pump shoes 
berwarna hitam 
senada. 


Red Mini Dress, 
Number61 
Clutch, 
Matahari 

Dept. Store 
Slingback 
Platform Pump, 
Marie Claire 


wa 
- 


| 


1 
White Ruffles 
Blouse, 


Avenue 


Skirt, 
Avenue 


Vanisimo 


Sheath Dress, 
Flower Print White Mode 


Flower Earrings, 


Fresh As A Daisy 


Ciptakan aura modern dan fashionable dengan sentuhan 
warna pastel yang manis untuk pesta kebun. 


3 Hand Bag, 
Matahari 
Dept. Store 


$ 


"1 
En 
: 


Blue 


Aclyric 
Necklace, 
EPRISE 


White Aclyric 
Necklace, 
EPRISE 


Padukan dress 


dengan flat 
shoes untuk 
menghadirkan 
suasana santai 
dan kesan 
berbeda. 


Sleeveless 


Hand Bag, 
& Gosh 


hi 
Sling Back Embroidered 


Pumps, 


Espadrilles, 


Marie Claire Gosh 


HIS : 


Feast Your Eyes On 


Tampilan gaya smart casual untuk 
kesempatan pesta di siang hari. 


Salt & Pepper 


Ai “ah Oxford Shirt, Bow Tie, 
» Matahari Izzue 3 “et Pn Paisley Shirt, 


Dept. Store 


Sweater, 


Izzue 


Sweater, / 
Matahari / 
Dept. Store | 
& Blazer, 
Salt & Pepper 
Shorts, 
“ak Matahari Dept. Store 
Khaki Pants, 


Tira an 5 Bu 


Smart casual muncul dengan padanan 
sweater bersama jeans dan blazer yang 
dikenakan dengan celana pendek. 


Deck Shoes, 4 
Matahari Dept. Store 


Slip-on Shoes, 


Ne si Matahari Dept. Store 


- 
ba 


2uIzebew 1D 


Black Dress with 
Body Jewelry, 
J.rep 
Drop Earrings, 
Ballin - 
Matahari Dept. Store 


ON THE TABLE: 


EPRISE 
Pearl Necklace, 
Bijon Vienna - 
Matahari Dept. Store 


Mt : 


ae 


Diamante Minaudiere, 


“NN 
N 
| 


5 Long Dress with 
N Sash Detail, 
- Caroline Kosasih - 
SG “ 


Matahari Dept. Store 


Mo me ntum - Ana 


S 


Its 'earty time! 
Hadirkan momen glamor 
melaluntampilan yang 
elegan.YBeri sentuha si 
detail mewah-pada busana 
yang Anda-Kenakan. 


LongDress, 
Caroline Kosasih - 
Matahari Dept. Store 
Drop Earrings, 
Ballin - 
Matahari Dept. Store 
Necklace, 
Vanisimo 


Glossy Top, 
White Mode 
Lace Skirt, 
Avenue 
Necklace, 
“Art Fashion 
Matahari Dept. ' 
Chain Belt 
“White Mod 


pe 


| 
| 
r 


Marie 
Strappy Heels, 
Marie Claire 


Black Mini Dress 
with Lace Detail, 
White Mode 
Pearl Necklace, 
Bijon Vienna - 
Matahari Dept. Store 
Glitter Clutch, 
Fladeo Bag - 
Matahari Dept. Store 
Ankle Strap Heels, 

Marie Claire 


Tanya 
Pa Da YAA 
. Yap! 

ba 


LEFT 


Mini Dress with 
Pleats Detail, 
Vanisimo 
Clutch, 
EPRISE 


RIGHT 

Mini Dress with 
Collar Detail, 
Number 61 

Gold Buckle Belt, 

Number 61 


Cold Shoulder 
7 Short Jumpsuit, 
Pt | 
J.rep 
Chain Clutch, 
Marie Claire 


Sea 


Data 


1 
- 
SJ 


Model: Francielle (TWENTYONE MM) & Isabela (TMA ) 
Arranged by F&G model 
Make-up Artist & Hair-do: Barnes Nicolay (081290267861) 
Photographer: Agus santoso (NPM) 
Fashion Stylist: Ricardo simanjuntak 
Decoration: MAGNIFI@VEDECOR DECORATION - @magnifiguedecor 


Black Lace Mini 
Dress, Vanisimo 
Lace Clutch, 
Marie Claire 
Earrings, 
Vanisimo 
Diamante - Acrylic 
& Diamante- 
Pearl Brooches, 
Vanisimo 


#NEW LOOK 


The Little Black Dress 


Pastikan Anda 
memiliki Little 
Black Dress 
(LBD) atau 
gaun hitam 
pendek yang 
dipopulerkan 
Coco Chanel 
pada era 
1920-an 
ini, karena 
Anda dapat 
mengenakannya 
dalam berbagai 
kesempatan. 


LADIES NIGHT 
Beri kesan beda LBD Anda saat 
acara hangout setelah office 


hour, dengan memakai aksesoris 


warna emas dan tas genggam 
merah bahan patent leather. 


Little Black Dress, Number61. 
Herringbone Bolero, 

Matahari Dept. Store. 

Gold Earrings, Naughty. 

Gold Necklace & Cuff, Vanisimo. 
Patent Clutch, Marie Claire. 
Kitten Heels, Vicari. 


Model: Christine (F&G Models): 
Make-up Artist & Hair do: 
Barnes & Team (081290267861) 
Photographer: Agus Santoso (NPM) 


SUNDAY SERVICE 

Tambahkan cropped top lengan lebar 
sebagai luaran bila Anda tidak ingin tampil 
terlalu terbuka di acara weekend Anda. 


Little Black Dress, Number61. 

Cropped Top, Avenue. 

Mini Hat, Naughty. 

Diamante Ring & Gold Bangles, Naughty. 
Gold Watch, Guess Watches. 

Diamante Brooch & Hand Bag, Elizabeth. 


Kitten Heels, Vicari. 


AT HLEISURE 


Ikuti tren sporty atau athleisure dengan 


memadukan LBD bersama legging dan topi 
olahraga. Tambahkan high heels dan lipstik 
oranye menyala untuk kesan lebih trendy. 


Little Black Dress, Number61. 

Visor & Multi Color Leggings, adidas. 
Gold Earrings, Stroberi. 

Ring, Naughty. 

Jelly Rucksack, Les Femme. 
Multicolor Peep Toe Heels, Gosh. 


"5 “4 


HOT STUFF 


: 
f 


Glamorous S 
Minaudiere | anvdtaan WN 


Marie Claire 


2. Diamante clutch, 


: Eprise 
Tas genggam berdesain 3. Glittered clutefy 
mewah dan anggun 


Fladeo Bag- » : 
untuk menghadiri pesta. Matahari Dept. Store 


Bersiaplah menjadi | Ana 4. Seguin clutch, | 
pusat perhatian. || Marie Claire 


5. Satin & diamante 


Tb, clutch, Marie Claire 
ME - 
& ap 6. Faux fur clutch, 
hi Fladeo Bag- 
Photographer: Agus Santoso (NPM). : 1 Tan 
Props: MAGNIFIGUE DECOR — @magnifiguedecor ' - | » 


? P Matahari Dept. Store 
Nun 1 
Na, 


2000 
Doo0 


TOO 
GOOD 
VOL 


1000 00 HOVADIT 


2 
3 ad out) Peka UP 
mi 


je “3 


Kenali 
Anda 


Apa saja jenis-jenis pakaian dalam wanita? 


aat ingin tampil modis, seringkali kita lebih mengutamakan 


penampilan busana luar dibandingkan pakaian dalam. Padahal, 


pakaian dalam atau underwear memiliki fungsi yang tidak 

kalah penting. 

Pemakaian pakaian dalam yang pas dengan dengan bentuk tubuh 
akan turut mendukung kenyamanan kita beraktivitas setiap hari. 
Tak hanya itu, Lauren Schwab, salah satu pendiri merek pakaian 
Negative Underwear dari Amerika Serikat dalam website-nya 
mengungkapkan bahwa memakai pakaian dalam yang bagus dan 
tepat dapat turut memengaruhi kepercayaan diri. Oleh karena itu, 


sudah saatnya kita lebih memerhatikan model serta kualitas 


pakaian dalam yang kita pakai sehari-hari. 


Wacoal - LG#108 
Tel: (021) 560 1619 


TAK KENAL MAKA TAK SAYANG 


Berikut beberapa jenis pakaian dalam yang cukup populer. Sudahkan 
Anda memakai yang sesuai dengan fungsinya? 


Fungsi utama BH atau bra adalah melindungi payudara dan puting 
payudara dari gesekan atau benturan selama wanita bergerak atau 
beraktivitas. BH juga merupakan penopang yang mampu menjaga 
elastisitas payudara. Itulah sebabnya, pemakaian BH yang tepat sejak 
dini bisa memengaruhi keindahan payudara wanita di masa tua. 

Untuk menopang payudara selama kegiatan olahraga, terdapat 
sports bra yang terbuat dari bahan elastis yang lentur. Garis leher 
sports bra lebih tinggi serta memiliki lapisan busa tipis yang empuk 
sehingga dapat menyokong payudara dengan maksimal meski kita 
melompat, berlari, atau berguling. 


Jenis pakaian dalam yang dikenakan di dalam baju yang pas badan 
serta memperlihatkan lekuk tubuh, seperti kebaya. Bustier menutupi 
bagian dada, perut dan punggung sehingga membuat postur 

tubuh pemakainya lebih tegak, lebih langsing, dan berpayudara 
lebih penuh. 

Bustier ada yang memiliki penguat (tulangan) ataupun tidak. 
Bustier dengan tulang biasanya lebih kokoh sehingga lebih kuat 
'membungkus' tubuh. Namun, pemakaian keduanya biasanya 
disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pemakainya. 


KORSET 

Memiliki bentuk dan fungsi yang hampir serupa dengan bustier, yaitu 
mengakali bagian perut sehingga terlihat lebih ramping. Bila bustier 
memiliki kancing, kait, atau resleting sebagai penutup, maka korset 
ditutup dengan menggunakan jalinan tali-temali. 

Yang unik, tahun ini muncul tren mode yang menggunakan korset 
sebagai aksesori. Korset dikenakan di luar baju, gaun, bahkan kaus 
seperti layaknya ikat pinggang. Selebritas seperti Kim Kardashian dan 
Rihanna kerap mengenakan tren ini. 


HIGH-WAISTED SHAPEWEAR 

Berbentuk seperti celana dalam, dengan tinggi sampai ke atas 
pinggang dan panjang mencapai paha (atau setengah paha). 

Wanita yang bertubuh besar di bagian bawah (perut, paha, dan 
pinggul) cocok memakai high-waisted shapewear karena dapat 
mempercantik lekuk tubuh. Para selebritas Hollywood yang sudah 
bertubuh sempurna pun kerap memakainya untuk menyempurnakan 
siluet tubuh mereka saat melenggang di berbagai acara. 


& 


FASHION NOTE : 


KENALI TIPE CELANA DALAM 


Selain BH, celana dalam atau panties merupakan jenis pakaian 
dalam yang paling penting karena selalu kita pakai sehari-hari. 
Berguna sebagai penutup dan pelindung area kewanitaan dan 
sekitarnya, berikut beberapa jenis panties yang cukup populer: 
G-String. Ciri khasnya berupa segitiga kecil di bagian depan untuk 
menutupi Miss V dan selebihnya hanya berupa tali elastis. Seksi saat 
dipakai karena bagian bokong tidak tertutup sama sekali. Cocok 


dipakai saat memakai gaun atau rok body-con yang ketat. 


Thong. Mirip G-String, tetapi sedikit lebih tertutup di bagian depan 
dan belakang. Garis-garis celana dalam tipe ini tidak akan nampak 
saat dipakai, sehingga cocok saat dikenakan di balik rok atau celana 


berbahan tipis yang ketat. 

Briefs (Granny Pants). Tipe celana dalam yang paling umum karena 
bentuknya menutupi seluruh bagian bokong hingga ke lipatan paha. 
Bagian atasnya bisa sampai ke pinggang sehingga nyaman untuk 
dipakai sehari-hari maupun saat berolahraga. 

Hipster. Mirip briefs, namun bagian depannya menutup hingga 

ke panggul depan. Bagian atasnya hanya bisa menutupi pinggul 
atau pinggang bawah. Bagian penutup Miss V cukup lebar untuk 
ditempeli pembalut, sehingga nyaman dikenakan saat haid. 


RAWAT SUPAYA SEHAT 


Setelah mengetahui jenis dan fungsinya, 


Anda juga perlu mengetahui cara 29 
merawat pakaian dalam yang benar: 

Untuk pemakaian sehari-hari, 2 
kenakan pakaian dalam dari bahan & 
yang lembut dan menyerap keringat, 5 


seperti katun. Pakaian dalam dari bahan 
ini memungkinkan kulit 'bernapas' 
sekaligus dapat ikut membantu 
mencegah pertumbuhan jamur 

dan bakteri. 

Segera ganti pakaian dalam jika 
berkeringat, terutama sehabis 
berolahraga. Jamur dan bakteri 
menyukai lingkungan yang lembab 
dan hangat. Pakaian dalam yang basah 
rentan menjadi sarang bakteri. 
Kenakan pakaian dalam yang 
berukuran pas, tidak terlalu sempit 
ataupun terlalu longgar. Jika terlalu 
ketat, maka kulit berpotensi terkena 
ruam akibat bergesekan dengan kulit. 
Sedangkan pakaian dalam yang terlalu 
longgar mengganggu gerak Anda. 


# BEAUTY TIPS 


Choose 
Your 
Exercise 


antik dan bugar adalah dua hal 

yang sebaiknya berjalan beriringan. 

Salah satu cara untuk mendapatkan 
keduanya adalah olahraga. Bila rutin 
melakukannya, pasti akan memberi efek 
yang bagus untuk tubuh. Anda jadi sehat 
dan bugar yang menunjang wajah cantik 
Anda. Berikut beberapa pilihan olahraga 
yang dapat Anda lakukan. 


YOGA 

Meski gerakan-gerakan yoga terlihat 
sederhana namun efeknya sangat besar 
pada otot tubuh. Tapi olahraga ini tidak 
cocok bagi Anda yang ingin menurunkan 
berat badan secara cepat. Pasalnya, 
latihan yoga tidak termasuk dalam latihan 
kardio seperti berlari atau bersepeda. Tapi 
bila Anda ingin menguatkan tulang dan 
melenturkan tubuh yang letih akibat berjam- 
jam bekerja di balik komputer, yoga adalah 
pilihan olahraga yang tepat. 


FOTO: 123RF 


BERSEPEDA 

Spinning (latihan dengan sepeda statis) dan 
olahraga bersepeda termasuk jenis olahraga 
yang cepat membakar lemak dan kalori. 

Bila langsing adalah tujuan Anda, olahraga 
bersepeda bisa menjadi salah satu pilihan yang 
tepat. Kekuatan kaki, lengan dan punggung 
akan semakin baik dengan bersepeda, serta 
kerja jantung akan semakin baik. 


AEROBIK 

Jenis olahraga ini membuat pesertanya 
melakukan gerakan-gerakan cepat sehingga 
efektif untuk membakar lemak dan kalori 
dalam tubuh. Beberapa gerakan aerobik 
juga dapat membuat otot tubuh bekerja 
maksimal dan memacu kerja jantung. Secara 
keseluruhan, aerobik sangat baik untuk 
stamina tubuh dan dapat dilakukan oleh 
berbagai tingkatan umur. Aerobik juga dapat 
dilakukan sendiri dengan iringan musik dan 
dvd/vcd aerobik yang tersedia di pasaran. 


LARI 

Saat ini olahraga lari tengah populer, 
Anda akan dengan mudah menemukan 
event lomba lari 5K atau 10 K di banyak 
kota di Indonesia. Lari bermanfaat untuk 
pembakaran lemak dan kalori serta 
meningkatkan kesehatan jantung. Berlari 
secara teratur juga dapat mengurangi 
risiko depresi, menguatkan otot kaki dan 


kesehatan tubuh secara keseluruhan. 


RENANG 

Selain baik untuk kesehatan tubuh, renang 
juga akan membuat Anda merasa lebih 
santai dan fun. Saat berenang, hampir 
semua otot tubuh digerakkan dan bila 
dilakukan secara teratur Anda akan 
mendapatkan tubuh yang kencang dan 
tegap. Selain tentunya tubuh yang semakin 
langsing karena renang sangat efektif 
membakar kalori. 


LENGKAPI PERALATAN 
BEROLAHRAGA ANDA DI: 
Adidas —- UG #30 

DC —- UG #16 

Enzoro —L1 #12A 


Kidz Station 


Kidz Station 


Matahari Dept. Store 


Koleksi mainan mini yang 
bisa dimainkan si Kecil bersama 
teman-temannya. 


Matahari Dept. Store 


TOYS : 


w 
- 


sulzebew 1D 


"BOY 


Tampilan pesta 
si Kecil semakin meriah 
dengan blazer buat 
si jagoan dan detail manis 
untuk putri Anda. 


Jeans Blazer, 
Little X-Eight 
Shirt, 
Matahari Dept. Store 
Bow Tie, 
Matahari Dept. Store 
Pants, 
Cool Kids 
Shoes, N i 


Cool Kids 


Khaki Suit, 
Matahari Dept. Store 
White Shirt, 
Matahari Dept. Store 


Model: Chloe & Alvino (F&G Models) Suspender & Belt, 
Photographer: Agus Santoso (NPM), 3 k 
Stylist: Ismelya Muntu. Little X Eight 
Make-up Artist & Hair do: 
Barnes & Team (081290267861), 
Props: NPM. 


GIRL : 


Bear Sling Bag, 
Little X-Eight 


 " 


Matahari Dept. Si 
Glittered Slip-on, 
Matahari Dept. Store 


N 0 ri4 
OP, 
 : 


Ruffles Padding T-Shirt, 
Little X-Eight 
Leggings, 

Little X-Eight 
Tulle Balloon Shorts, 
Little X-Eight 
Rose Gold Sneakers, 
Matahari Dept. Store 


Welcome to 


My Dinner Party! 


Tak perlu keahlian khusus. Pelajari trik 
mudahnya dan jadikan pesta makan malam 
Anda berkesan dan meriah. 


esta makan malam sering kali diselenggarakan untuk 

merayakan momen istimewa bersama orang terkasih, seperti 

perayaan Pernikahan, Ulang tahun dan momen istimewa 
lainnya. Untuk acara spesial ini, Anda membutuhkan lebih dari 
sekedar meja makan biasa untuk tempat menjamu para undangan. 

Berapa banyak gelas yang disiapkan? Apakah perlu menggunakan 

placemate? Bagaimana menyusun piring? Semua itu adalah 
kecemasan-kecemasan yang tak perlu Anda khawatirkan bila Anda 
menguasai trik mudah dining table setting. Berikut adalah beberapa 
langkah yang bisa Anda coba. 


TEMA 

Tentukan tema pesta makan malam Anda! Tema akan memudahkan 
Anda memilih perlengkapan makan, dekorasi bahkan menu makanan 
yang sesuai untuk perayaan Anda. Untuk sebuah pesta makan 
malam yang elegan maka pemilihan warna seperti silver, gold, atau 
gemstone color tak akan pernah salah. Pemilihan perangkat makan 
pun perlu diperhatikan. Beberapa perangkat makan hadir dengan 
motif yang beragam, dari mulai romantis, tribal, casual, sampai 
vintage. Pilih yang sesuai tema Anda. 


SUSUN RAPI 

Susun perangkat makan yang rapi di atas meja. Anda bisa 
menggunakan placemate atau charger plate yakni piring besar yang 
diletakkan paling bawah untuk menata perangkat makan. Susun 
garpu pada bagian kiri sementara sendok dan pisau steak pada 
bagian kanan. Garpu dan sendok yang akan digunakan pertama kali 
sebaiknya diletakkan di sisi paling luar. Gelas minum diletakkan di sisi 
sebelah kanan atas piring, dan letakkan gelas wine setelahnya. 


LIPAT CANTIK SERBET 

Anda tidak perlu menjadi master origami agar dapat melipat 
serbet cantik untuk diletakkan di dekat susunan piring. Anda bisa 
memanfaatkan cicin metal atau pita untuk mengikat bagian tengah 
serbet. Anda juga bisa melipat serbet dengan lipat persegi panjang 
dan letakkan bunga di atasnya. Atau pilih cara lipat klasik dengan 
merentangkan serbet dan lipat menjadi dua bagian horizontal, 

lalu lipat setengah bagian ke arah luar bagian serbet paling atas, 
kemudian lipat ke belakang sisi kiri dan kanan ke arah belakang, 
sehingga membentuk kantong depan untuk diletakkan garpu, 
sendok dan pisau makan. 


FOTO: 123RF 


HOME i 


APRESIASI NAMA 

Penggunaan name tag pada dinner party lebih sering ditemui pada 
acara-acara kantor atau komersial. Namun tidak ada salahnya jika Anda 
menerapkannya pada acara makan malam keluarga atau kerabat dekat. 
Nota kecil nama ini bisa sangat berarti dan memberikan kesan. Terlebih 
jika Anda selipkan souvenir kecil beserta name tag, undangan akan 
merasa sangat diapresiasi dan ditunggu kehadirannya. 


BUNGA 

Bunga selalu menjadi ornamen yang menarik untuk dilibatkan dalam 
dekorasi dinner party. Meski begitu, pemilihan warna dan ukuran bunga 
sebaiknya diperhatikan. Rangkaian bunga besar dan variatif akan menjadi 
focal point dalam dekorasi meja makan, tetapi jangan sampai ukurannya 
menganggu hidangan yang disajikan di atas meja. Pilih bunga dengan 
ukuran yang lebih kecil. Untuk menghindari kesan ramai hindari taplak 
meja bermotif bunga atau motif ramai lainnya ketika Anda memutuskan 
untuk menggunakan beberapa variasi bunga untuk dekorasi. 


DESSERT TABLE 

Acara santai dan ramah tamah seusai makan malam akan lebih seru 
dengan hidangan penutup yang menggugah selera baik dari segi rasa dan 
juga penampilan. Mini dessert yang disusun cantik di meja terpisah akan 
menjadi pojok menarik saat dinner party. Anda bisa mendekorasi dessert 
table secara terpisah dengan berbagai wadah unik, backdrop tematik 
dan pernik pernik bermotif lucu seperti piring dessert sampai sedotan 
dan gelas kertas bermotif yang bisa Anda sesuaikan dengan tema pesta. 


Pilih peralatan 
Dinner Party Anda di: 
Matahari Dept.Store 
L1-L2-L3 DS 

Tel: (021) 568 1492-5 


w 
Kel 


2ulzebew 1D 


Eyes on You 


Tidak perlu makeup berlebihan untuk tampil beda di acara spesial. 
Tata rias mata dengan sentuhan glitter dan permainan eyeliner akan membuat 
Anda menjadi pusat perhatian 


Aplikasikan eyeshadow 
base atau primer pada 
s0... kelopak mata dengan kuas 
to supaya glitter menempel 
4 sempurna. Pada bagian 
ta tulang alis, pulaskan 
eyeshadow warna muda 


, Ah sebagai highlighter. 


Pertegas mata dengan 
eyeliner pada bagian 


atas dan bawah garis 


bulu mata. Cukup 
dengan tarikan garis Ki 


tipis supaya tidak eng 
berlebihan. x 


£ Fe Bubuhkan glitter 
TS, bubuk pada 
y 


pn 
AN kelopak mata. 
»a Untuk Anda 
fat Z5. “ 
—- , yang bermata 
papat .. sipit, jangan 
ii 1 Aga 
2 —5y—. melebihi lipatan 
aa.» “ mata supaya 
. ag . 
"7 1 Aa » tidak terlihat 
" 1 “ . 
2 semakin kecil. 

In 
8, 


77 1 
UI TU £ 
TI "/ 
tj YA 5 
MPa 
pe : 


DO IT YOURSELF # 


1 


Aplikasikan 
eyeliner dan 
buat garis luar 
mata ke arah 
ujung alis. 
Buat garis titik- 
/ titik terlebih 
dahulu untuk 


memudahkan 
menarik garis. 


Aplikasikan eyeliner 
putih pada garis bulu 
mata bagian bawah, 
buat garis yang 
sama dengan 
eyeliner 


bagian atas. 


Terakhir, buat 
garis tipis 
dengan eyeliner 
hitam tepat di 
bawah garis 
eyeliner putih. 
Buat ujung garis 
sejajar dengan 
kedua garis di 


atasnya. 


Gold Earrings, Stroberi, Statement Necklace, Naughty 
Egypt Inspiration Necklace, Naughty 


Model: Christine (F&G Models): Make-up Artist & Hair do: Barnes & Team (081290267861) 
Stylist: Erick Tjong: Photographer: Agus Santoso (NPM) 


kat With 
NO GUILT 


4 


Bentuknya 
yang cantik dan 
rasanya yang 
enak membuat 
kue menjadi 
makanan atau 
camilan favorit 

banyak orang. 


amun, seringkali kue 'dijauhi' karena dianggap sebagai jenis 
makanan yang terlampau manis dan tinggi kalori. Padahal, 
ada trik-trik mudah yang bisa Anda lakukan agar bisa 
tetap leluasa menyantap kue. Untuk melakukannya, Anda hanya 
membutuhkan niat yang kuat dan sedikit usaha. 


JADI KONSUMEN PINTAR 


Cobalah 'mengintip' beberapa resep kue, seperti kue tart, bolu atau 


cupcake. Kue-kue tersebut biasanya terbuat da 
gula, krim, susu, dan berbagai bahan pemanis. 


i olahan mentega, 
Belum lagi, bahan 


tambahan untuk mempercantik kue, seperti frosting, fondant, dan 


aneka topping. 


Di luar itu, beberapa resep kue ada yang masih menambahkan 


lagi berbagai bahan penguat rasa. Melihat bahan-bahan tersebut, 


pastinya terbersit rasa kuatir. Sudah terbayang jumlah gula dan kalori 


yang terkandung dalam setiap irisan kue. Apalagi bila Anda nambah! 

Nah, agar dapat makan tanpa rasa bersalah, trik pertama yang bisa 
Anda lakukan adalah selektif dalam membeli. Saat ini, sudah banyak 
bakery, kafe, dan restoran yang menulis dengan jelas bahan-bahan 
kue mereka. Telitilah asal dan komposisi bahan-bahan pembuat kue 
tersebut, sehingga Anda dapat memilih yang terbaik. 

Trik paling mudah adalah memilih kue yang terbuat dari bahan- 
bahan yang alami atau segar, bukan merupakan makanan yang 
sudah diproses atau diawetkan sebelumnya. Misalnya, saat membeli 
kue strawberry shortcake, pastikan bahwa buah-buah stroberi yang 
menjadi bahan utama kue tersebut adalah buah segar, bukan buah 
stroberi kalengan yang biasanya jauh lebih manis karena sudah 
mengandung gula ekstra dan bahan pengawet. 

Dengan populernya tren healthy lifestyle saat ini, sudah banyak 
pula produsen kue dari bahan-bahan organik dan rendah kalori. 
Mereka mengganti gula dengan madu, mengganti cokelat biasa 


dengan cokelat hitam (dark chocolate), mengganti keju cheddar 
dengan keju provolone, atau menambahkan biji-bijian yang 
tergolong superfood seperti biji chia (chia seeds), biji rami (flax 
seeds), dan biji gandum (guinoa), ke dalam adonan. 

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Bali, saat ini juga 
sudah banyak produsen kue yang membuat kue khusus rendah kalori dan 
rendah gula untuk orang-orang yang sedang berdiet hingga penderita 
diabetes sekalipun. Kuncinya: Anda harus proaktif dalam mencari. 


AGAR TIDAK MAKAN BERLEBIHAN 

e Gunakan piring atau wadah yang berukuran kecil, yang secara 
psikologis akan membuat Anda mengambil irisan kue yang 
berukuran kecil pula. 

e Latih diri Anda untuk melawan keinginan mengonsumsi kue 
secara berlebihan. 

e Biasakan makan kue secara bersama-sama atau sharing. 
Keberadaan orang lain juga dapat membantu Anda 
mengurungkan niat untuk nambah. 


Foto: 123RF: Dok. Feminagroup 


LOVE TO EAT: 


GLUTEN FREE: APAKAH LEBIH BAIK? 

Gluten adalah sejenis protein yang terdapat pada gandum dan 
tepung, yaitu bahan-bahan utama pembuat kue. Bersifat kenyal, 
elastis, dan mengandung komponen protein yang disebut peptida. 
Saat ini, makanan -termasuk kue- yang berlabel 'bebas gluten' atau 
gluten free sedang populer, karena dianggap lebih sehat dan tidak 
membuat gemuk. Misinformasi ini semakin diperparah dengan 
banyaknya selebritas yang mengaku melakukan gluten free diet 
untuk menurunkan berat badan. 

Faktanya, gluten free diet hanya wajib dilakukan oleh para penderita 
celiac disease (alergi terhadap gluten). Makanan bebas gluten juga 
tidak lebih sehat dan tidak mengandung nutrisi yang lebih banyak 
daripada makanan biasa. Bahkan sebaliknya, makanan bebas gluten 
justru biasanya mengandung lebih banyak gula dan lemak, lho! 


KUALITAS, BUKAN KUANTITAS 

Trik kedua -dan yang tak kalah penting- adalah pengendalian porsi. 
Batasi konsumsi kue yang Anda makan, mulai dari jumlah porsi, 
jumlah kalori, hingga jumlah frekuensi menyantapnya. 

Meski kue tergolong makanan penutup atau makanan pencuci mulut, 
bukan berarti Anda bebas menyantapnya setiap hari atau setiap kali 
selesai makan. Santaplah kue di saat-saat yang istimewa saja, seperti 
saat pesta ulang tahun atau perayaan-perayaan istimewa lainnya. 

Hal ini sejalan 
dengan makna 
luas kue sebagai 
simbol suka cita, 
penghargaan, dan 
kasih sayang antar 
manusia. Menurut 
sejarah, tindakan 
membuat, memberi, 
atau membelikan 
kue kepada orang 
lain merupakan 
sebuah tindakan 
yang istimewa 
karena menandakan 


suatu bentuk penghargaan atau kasih sayang yang besar dari pihak 
pemberi kepada penerima. 

Sedangkan dari sisi kesehatan, pengendalian porsi berhubungan 
erat dengan kestabilan kadar glukosa dalam darah. Bila Anda 
mengonsumsi gula terlalu banyak dan terlalu sering, maka kadar 
glukosa dalam tubuh Anda juga akan sering naik. Dalam jangka 


panjang, hal tersebut 
kesehatan tubuh dan 


entunya akan berdampak negatif pada 
ondisi berat badan. 


Bonus lain yang mu 


ncul dari keberhasilan pengontrolan porsi dan 


frekuensi ini adalah Anda jadi memiliki kebebasan dalam menyantap 


jenis kue apapun yang Anda inginkan. Tetapi... tentu saja, tetap harus 


Anda barengi pula dengan kebiasaan sehat yang lain, seperti teratur 


berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat. 


N 
kYo) 


duzebew 1D 


TEMUKAN CAKE FAVORIT ANDA 


DOMINO CAKE | LG 

Tampilannya yang cantik pasti membuat Anda penasaran 
untuk mencicipi semua "koleksi" cake di Domino Cake. 
Dengan tekstur cake yang lembut dan tidak terlalu 
banyak cream di dalamnya, Domino Cake menjadi salah 
satu pilihan favorit pecinta cake. Anda wajib coba menu 
tiga cake andalannya, American Chocolate, Blueberry 
Chocolate dan Red Velvet. Yummy! 


. 
KANG 
AN 
| 

€ TP Naa 


BREADTALK | UG 
Semua produk dari BreadTalk selalu disajikan fresh 
from the oven dengan konsep dapur terbuka yang 
modern. Kapan pun Anda ingin mencicipi, cake lezat 
BreadTalk selalu olahan baru, bahkan Anda bisa melihat 
pembuatannya. Tiga cake andalan BreadTalk yang 
wajib Anda coba adalah Rainbow Cake, Red Velvet dan 
Choconut Forest. Semua tersedia dalam ukuran besar, 
sedang dan juga potongan kecil atau slice. 


LOVE TO EAT: 


” 


— 
——' 


STARBUCKS COFFEE | LG 


Terkenal dengan menu coffee, saatnya Anda mencicipi 
manisnya cake dengan sensasi rasa yang berbeda di 


Starbucks Coffee. Jatuhkan pilihan Anda pada menu 
andalannya yaitu Classic Dark Chocolate, Scarlet Velvet 

dan Lovin Apple Pie. Dibuat dengan bahan alami dan tanpa 
pemanis buatan, Starbucks Coffee menyajikan makanan sehat 
sekaligus menjadi tempat hangout favorit semua kalangan. 


COUNTRY STYLE | UG 


Ceriakan hari Anda dengan manisnya cake dari Country Style di 


lantai UG Mal Ciputra Jakarta. Tidak hanya sajian donatnya yang 
sudah menjadi favorit, cake di Country Style juga tidak kalah 
lezatnya. Anda bisa temukan beragam cake, seperti Rainbow Cake, 
American Chocolate, Oreo Cheese, Chocolate Blackforest, dan 
Mocha Tiramisu. Nikmati juga manisnya Cupcake Red Velvet dan 
Double Chocolate yang akan bikin Anda ketagihan. 


BAKERY HOTEL CIPUTRA | UG 


Fruitcake adalah sajian tepat untuk menyegarkan hari Anda. Anda dapat 
menyajikannya kapan saja. Dengan topping buah-buahan yang menyegarkan, 


Bakery Hotel Ciputra menyediakan Fruitcake dengan citra rasa paling lezat. 
Tersedia juga Blackforest dan Choco Moist yang tak kalah menggugah selera. 
Anda juga bisa mencicipi sajian mini cake dengan varian rasa, seperti 

Mini Blackforest, Mini Kiwi Cake, Fruit Tarlette dan Mini Tiramisu Cake. 


» 
Ps 


2uizebew 1D 


#INSPIRATION 


iapa sangka setelah mempersiapkan pesta ulang tahun 

anak pertamanya, Kevin Chester Delano (13), hidup 

Lucy Juliana Sapri (38) berubah. "Tahun 2004 saya 
meminta bantuan EO untuk mengurus ulang tahun Kevin. Dan 
saat itu saya baru tahu, ternyata ada EO yang mengurusi ulang 
tahun. Dari situlah saya mulai tertarik untuk bikin EO sendiri," 
ujar Lulu, panggilan akrabnya. 

Kini, setelah 12 tahun berdiri, 3H (Hip Hip Hooray), EO yang 
didirikan Lulu menjadi langganan pesta ulang tahun anak- 
anak selebritis Indonesia. "Semua dimulai dari kebetulan," 
kata perempuan kelahiran 4 Mei 1978 ini. Setelah sukses menggelar pesta ulang 
tahun si Kevin, Lulu pun menerima jasa membuat pesta ulang tahun dari teman- 
teman dekatnya. “Bisa dibilang kekuatan marketing dari mulut ke mulut menjadi 
kunci keberhasilan 3H," ujar mantan karyawan perusahaan leasing ini. 

Artis pertama yang menggunakan jasa 3H adalah Nugie yang menggelar 
pesta ulang tahun anaknya di tahun 2006. Lulu mengaku tak mengenal Nugie 


ad 


secara personal. "Sepertinya 
memang dari mulut ke mulut 

—. saja, sih," tuturnya. Setelah itu 
Lulu mulai menangani pesta 
dari para selebritis Indonesia. 
"Mulai dari Angelina Sondakh, 
Wulan Guritno, Ari Wibowo, 
Andre Stinky, Nia Ramadhani dan 
keluarga Aburizal Bakrie, Ussy 
dan Andhika Pratama, Parto, 


Adrian Maulana, Anjasmara dan Dian Nitami, Alya Rohali, 


Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo, Martha Tilaar. 
Kalau pejabat, ada cucunya keluarga Ibnu Soetowo, 
Miranda Gultom, keluarga Bambang Hendarso Danuri, 


keluarga Sutanto, keluarga pengacara Deni Kailimang," 
kata Lulu. 


Perancang Pesta Ulang Tahun Anak Selebritis Indonesia 


JUJUR KUNCI SUKSES 

Dalam membangun bisnis, bagi Lulu, kejujuran adalah 
syarat utama. "Hanya 3H yang berani membuka harga 

di web (www.hiphiphoor4y.com), karena kami ingin 
jujur," ungkapnya. "Ini perusahaan jasa, semua klien harus 
dapat pelayanan yang terbaik. Yang penting totalitas 
untuk meng-organize. Sebelum saya menyusun konsep 
acaranya, biasanya kami diskusi bareng, ngobrol dulu 
supaya tahu klien maunya apa," sambung istri dari 
Stephen Dave G (38) ini. 

Selain jujur, kunci sukses 3H adalah fokus. "Jika EO lain 
ergoda untuk mengambil bidang lain, kami hanya fokus 
di pesta ulang tahun," jelas Lulu yang hanya menerima 
jasa membuat pesta 4-5 kali dalam seminggu ini. "Jangan 
upa dengan keterbatasan kita. Jangan karena ingin omzet 
yang banyak kemudian mengambil order sebanyak- 
banyaknya. Hasilnya malah tidak akan memuaskan klien," 
Lulu pun berbagi tips membangun kepercayaan klien. 
Meski kini sudah banyak bermunculan EO baru, Lulu 


ak merasa khawatir. "Kondisi ini malah positif. Menantang 
saya untuk selalu membuat inovasi terbaru," terang Lulu 
yang juga sering menerima order dari luar Jakarta ini. 
Harga yang ditawarkan 3H ini cukup bervariasi, mulai dari 
Rp.5,5 juta hingga Rp45 juta. "Memang tidak murah, tapi 
ami menjamin dengan kualitas yang bagus," tutup Lulu. 


ah, bagaimana? Tertarik membuat pesta ulang tahun 
untuk buah hati Anda? 


FOTO: dok.pri Lucy Juliana Sapri 


PERJALANAN 

LUAR ANGKASA 

Lance Bass mesti menunda 
perjalanan luar angkasa bersama tim 
Badan Pe 
Rusia. Impiannya itu kandas gara- 


erbangan dan Antariksa 


gara biaya sebesar 20 juta dolar 
AS (sekitar Rp.263 miliar) yang 
dibutuhkan untuk rencana ini belum 
dilunasi oleh pihak sponsor. 

Padahal eks anggota boyband 
NSYNGC ini telah mengikuti 
berhasil meraih 


pelatihan da 
sertifikat sebagai kosmonot. "Saya 
masih menyimpan ambisi kuat 
untuk melakukan perjalanan luar 


angkasa," tegas pria yang juga turut 
melakukan penelitian bersama 


International Space Station ini. 


KOLABORASI DENGAN 
AYAH TIRI 


Berkolaborasi akting 


dalam film Deepwater Horizon membawa 
kegembiraan tersendiri bagi Kate Hudson. 


Sang aktor senior tak lain adalah aya 


dari Kate. "Dapat berkumpul dan bekerja 


sama dengan Kurt di lokasi syuting 


mengingatkan kami 


masa ketika kami berkumpul sebaga 
satu keluarga di New Orleans," tutur 


saat menghadiri acara premiere film 
Deepwater Horizon di Festival 


Film Internasional Toronto, beberapa 


waktu lalu. 


Kate bahkan memamerkan foto mereka 


berdua di akun Instagram miliknya, 


@katehudson. "Saat yang spesial dapat 


berbagi dalam film ini bersama papa 


saya," ungkapnya seraya mencantumkan 


tagar #DeepwaterHorizon. 


bersama Kurt Russet 80 


embali ke masa- 


ENTERTAINMENT : 


h tiri 


i 
Kate, 


CARA 


PEWARIS PARAS & KARIER 
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. 
Pepatah lawas tersebut kali ini 
menemukan bukti pada diri Kaia 
Gerber, putri supermodel populer 
era '90-an, Cindy Crawford. Baru- 
baru ini Kaia terpilih sebagai New 
Face of Marc Jacobs 2017. Paras 
cantik yang diwarisinya dari sang 
bunda akan segera menghiasi 
rangkaian kampanye karya desainer 
ternama asal Amerika tersebut. 
"Saya amat senang serta bangga 
dapat mewakili desainer ikonis 
seperti Marc Jacobs. Saya tergila- 
gila akan produknya yang keren- 
eren. la bisa membuatmu tampil 
eminin sekaligus menggoda," ujar 
Kaia. Selain itu, dirinya juga terpilih 
sebagai Female Model of The Year 
di ajang 2016 Fashion Media Award. 
Penghargaaan itu pun diserahkan 
epadanya oleh Marc Jacobs. 
23RF 


DELEVINGNE 
"Untuk ke pesta, 
saya lebih suka 
memakai lipstik 

merah dan ungu." 


SUNTIKAN SPIRIT 


Kalau umumnya pelatih sepakbola membatalkan rencana 


pesta jika timnya menderita kekelahan, tidak begitu dengan 


Jurgen Klopp. Bos kesebelasan Liverpool ini 
suka pesta. Berpesta ternyata menjadi salah 
rahasianya untuk mendongkrak kembali spiri 

Usai Liverpool tumbang oleh Sevilla pada fi 


League di Basel beberapa waktu lalu, Klopp tetap 


sungguh 
satu resep 
t timnya. 
nal Europa 


kita semua 


menggelar pesta di hotel. "Dua jam yang lalu, 
merasa amat kecewa," tutur pria Jerman ini d 
dansa kep 
pemainny 


banya 


keyakinan 


kemudian 
"We are Li 
lala la la. 
ditambah 


i lantai 
ada para 
a. "Dengar, 


ini hanya awal. Kita 
akan tampil lagi di 
pertandingan 
"lanjutnya penuh 


, seraya 
bernyanyi, 
verpool, tra 
Tak lama, 
beberapa 


teguk minuman, mood 
tim kembali terangkat. 


IS 
WN 


suizebew 1D 


SIDES 
Afgan/ 


Production 


Memilih nama Sides untuk album ke empatnya 
ini, Afgansyah Reza alias Afgan ingin 
menunjukkan sisi lain dari dirinya yang belum 
diketahui orang banyak. Salah satunya adalah 
menyanyikan lagu karyanya sendiri. Dari 13 
lagu, 10 lagu adalah ciptaannya. Bekerja sama 
dengan Mark Hill musikus asal Inggris (produser 
Craig David dan Ed Sheeran), Taufik Batisah 
(penyanyi dan musisi asal Singapura) dan 
Sonaone (penyanyi dan rapper asal Malaysia), 
Afgan mencoba memasukkan banyak genre 
baru dalam musiknya. Anda akan dihibur 
dengan lagu-lagu ber-genre RSB, electro dance 
dan acid jazz. Dua single yang telah dirilis 
adalah Percayalah (feat Raisa) dan Kunci Hati 
yang tetap diwarnai suara khas ballads Afgan. 


REMEMBER 


US TO LIFE 
Regina Spektor/ 


Sire Records 


Empat tahun vakum menelurkan album, 
akhirnya penyanyi bersuara unik, Regina 
Spektor merilis album juga. Sebagai teaser, 
Regina terlebih dulu menggugah rasa penasaran 
para penggemarnya dengan merilis dua single 
berjudul Bleeding Heart dan Small BillS secara 
berturut-turut pada bulan Juni dan Agustus 
2016 yang lalu. Keduanya masih membawa ciri 
khas Regina dalam bermusik, yaitu lirik yang 


jujur dan permainan piano yang apik. 


Trinity Optima 


Buku 


GENDUK 


Sundari Mardjuki/Gramedia Pustaka Utama 


& Sebelas tahun hidup tanpa ayah 
membuat Genduk penasaran akan sosok 
lelaki yang tak pernah dilihatnya seumur 
hidup itu. Bocah perempuan yang tinggal 
di desa di puncak Gunung Sindoro, 
Temanggung, pada tahun 1970-an itu pun 
bertekad menemukan ayahnya. 

Namun, pencarian akan sosok 
seorang Ayah juga membuahkan sebuah 
pencarian akan jati dirnya sebagai 


seorang perempuan desa di tengah- 
ae Peang area enam lang tengah masyarakat dengan budaya 


mna mag merata 
Akmal Febri Perudn Renggong Dutak Port 


tradisional yang masih kental. 


THE LIFE — CHANGING MAGIC OF 
TIDIYING UP 


Marie Kondo/Bentang Pustaka 


Mengamati gambar-gambar rumah dengan 


na mmaa OPO YEN 
" 9 | 
N 


interior yang rapi sungguh menarik namun tidak 


mar 


2, 
1 
1 


tne ure-cnana up 
sedikit yang meragukan, apakah bisa menata LP 
rumah serapi itu? Hilangkan keraguan Anda 3 
karena Marie Kondo akan membantu Anda. 

Marie Kondo yang telah mendapatkan banyak apresiasi dengan 
membagi metode berbenah ala Jepang memberikan pilihan berbenah 
yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang 
inspiratif ini akan membuat Anda merasakan perubahan sekaligus 
membuat hidup Anda berubah. 


Stories for Rainy Daya 


STORIES FOR RAINY DAYS 
Naela Ali/POP 


Saat hujan turun paling asyik bila dinikmati 


sambil membaca buku, khususnya kumpulan 
Xaeia Ati cerita yang dilengkapi gambar-gambar ilustrasi 
cat air dari instragrammer yang sedang 
naik daun, Naela Ali. 

Stories for Rainy Days berisi 35 cerita pendek-beberapa merupakan 
buah pemikiran singkat-yang terinspirasi dari kehidupan maupun 
imajinasi penulisnya. Dikemas dalam buku pocket size yang cantik, 
kisah-kisah dan ilustrasi di dalamnya akan 'menghangatkan' hati. 


AMY ADAMS JEREMY RENNER FOREST WHITAKER 


MARE THEY HERE 


AR 


"si Nu» 


IN THEATRES II.II 


AR RK 


ARRIVAL 

Produksi: 21 Laps Entertainmen, FilmNation Entertainment & 
Lava Bear Films, 2016 

Sutradara: Dennis Villeneuve 

Pemain: Amy Adams, Jeremy Renner 


Beberapa kali gagal menang di ajang Academy Awards, 
tampaknya melalui film terbarunya ini, Amy Adams akan berhasil 
membawa pulang Piala Oscar. Pasalnya, akting Amy sebagai 
seorang ahli bahasa bernama Louise Banks di film tentang 
kedatangan pesawat-pesawat alien yang misterius di seluruh 
penjuru Bumi ini amat menggugah. Bersama tim, Louise harus 
masuk ke dalam pesawat dan berkomunikasi dengan para 
alien untuk mengetahui apa maksud kedatangan mereka. 

Arrival diiadaptasi dari cerita pendek berjudul Story of Your 
Life (1998) karya Ted Chiang yang merupakan pemenang 
penghargaan Sturgeon pada tahun 1999 dan Nebula Award 
for Best Novella tahun 2000 (penghargaan untuk cerita 
pendek bergenre sci-fi dan fantasy di AS). 


FANTASTIC BEASTS AND 
WHERE TO FIND THEM 
Produksi: Warner Bros. Pictures 
Sutradara: David Yates 

Pemain: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Colin Farrell 


Fantastic Beasts and Where to 
Find Them adalah salah satu 
buku pelajaran sekolah Hogwarts. 


ogwarts? Ya, film ini memang 
berkaitan dengan sekolah sihir 


arry Potter. Cerita film ini 
mengambil setting 70 tahun 
sebelum Harry Potter sekolah di 


ogwarts (sekitar tahun 1920- 
an). Mengisahkan petualangan 


REVIEW : 


okoh Newt Scamander (Eddie Redmayne), seorang ahli sihir 
binatang (magizoolist). Newt melakukan perjalanan dari Inggris ke 
Kongres Sihir di New York, Amerika dengan membawa tas yang 


berisikan sejumlah makhluk berbahaya. Suatu ketika semua makhluk 


miliknya terlepas dan berkeliaran di New York. Newt pun berjuang 


untuk menangkap kembali semua makhluk koleksinya sebelum 


menimbulkan kekacauan. Petualangannya inilah yang kemudian 


melahirkan buku Fantastic Beasts and Where to Find Them. Skenario 


film ini ditulis oleh J.K. Rowling, yang juga menulis bukunya. 


PROMISE 

Produksi: Screenplay Film & 
Legacy Pictures 

Sutradara: Asep Kusnidar 
Pemain: Dimas Anggara, 
Amanda Rawles, Mikha 
Tambayong, Boy William 


Film tentang dua sahabat, 
Rahman (Dimas Anggara) 

dan Aji (Boy William). Aji yang 
playboy ingin Rahman yang lugu 
juga mempunyai kehidupan 
seperti dirinya. Namun sesuatu 
hal terjadi dan membuat mereka 


idak pernah bertemu lagi. 


Tahun berlalu, kehidupan Rahman pun diwarnai kehadiaran 


tiga gadis cantik, Kanya (Amanda Rawles) dan Moza (Mikha 


Tambayong) dan Salsabila (Mawar De Jongh). Sampai suatu ketika Aji 


menghubungi Rahman dan mengajaknya bertemu. 


IS 
(ea) 


2uizebew 1D 


# COMMUNITY 


Garda Satwa Indonesia Serena 


Garda Satwa Indonesia 


Untuk Pecinta Anjing dan Kucing Seks" 


MELAYANI ADOPSI 

Hewan-hewan yang telah diselamatkan oleh 
| 2, P GSI saat ini ditampung di penampungan 

Ng . "N Kn Depok dan Bekasi. Jumlah anjing yang telah 


al € 


diselamatkan ada 63 ekor, sedangkan untuk 
kucing ada 20 ekor. Hewan-hewan tersebut 
sudah dalam kondisi layak dan steril. 
GSI juga memberi jalan bagi siapapun 

yang ingin mengadopsi hewan yang 
telah diselamatkan. Anda yang berminat 
mengadopsi, harus memenuhi syarat, yaitu: 
1. Komitmen (finansial, waktu, dan kasih 

sayang) seumur hidup. 
. Rumah berpagar kuat. 
. Seluruh anggota keluarga setuju. 
. Adopter dan anggota keluarga tidak alergi. 


DD NUN N 


. Rumah adopter wajib disurvei dan adopter 
wajib mengisi form dan wawancara. 


Jika Anda ingin menjadi anggota sekaligus 
relawan dalam menyelamatkan hewan-hewan 
ini, ada dua syarat yang harus Anda penuhi: 


Anda harus cinta dan peduli pada hewan. 


ucing dan anjing adalah dua hewan peliharaan yang paling sering kita jumpai. 
Namun tidak semua kucing dan anjing mendapat perlakuan baik, baik oleh 
majikannya atau orang-orang sekitarnya. 

Melihat banyaknya perlakuan kurang baik yang terjadi pada dua hewan ini, 
membuat sekelompok pecinta hewan tergerak hatinya untuk membuat suatu 
komunitas dalam penyelamatan hewan domestik. Anton Sri Hendarianto, Guntur 
Romli, Cyrill Raoul Hakim, Fanny Wiriaatmadja, Davina Veronica, Dhini Damayanti 
dan Caesara Paramita kemudian mendirikan komunitas Garda Satwa Indonesia. 


GARDA, SI PENJAGA 
Berdirinya Garda Satwa Indonesia (GSI) berawal dari sebuah komunitas yang 
didirkan 1 Juni 2012. Pada tanggal 14 September 2014, komunitas ini resmi menjadi 
yayasan yang begerak di bidang kesejahteraan satwa domestik peliharaan. Nama 
Garda dipilih karena memiliki arti sebagai penjaga atau pelindung. Jadi Garda Satwa 
Indonesia adalah penjaga satwa Indonesia. 
GSI memiliki harapan bahwa suatu saat negara Indonesia memiliki hukum akan 
perlindungan satwa dan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga masyarakat 


sadar bahwa tindakan penyiksaan dan penelantaran satwa merupakan tindakan 


kriminal. Selain itu, agar masyarakat peduli bahwa kesejahteraan satwa merupakan 
tanggung jawab kita semua sebagai manusia. 

Saat ini, basis komunitas GSI hanya di Jakarta, memiliki 14 orang pengurus harian 
dan puluhan relawan. Selain menyelamatkan hewan, Garda Satwa Indonesia juga 
memiliki beberapa kegiatan yang sering dilakukan, seperti edukasi tentang hewan pada 


anak sekolah, rescue-rehab-rehome, pembuatan payung hukum, melakukan steril dan . 
vaksin bersubsidi juga street feeding stray animal (memberi makan hewan di jalan). FOTO: Dok.Garda Satwa Indonesia 


NOSTALGIA BERSAMA LEGENDA 


engikuti jejak Nintendo, Sega 


membangkitkan kembali konsol mereka yang 
pernah mencetak hit besar, Sega Mega Drive. 
ni sekaligus sebagai peringatan 25 tahun 
ahirnya ikon Sega, Sonic The Hedgehog. 


angsung Anda mainkan. Antara 


he Hedgehog pastinya, Mortal 


uncul dalam ukuran mini, di dalamnya 
elah terisi 80 judul game lawas yang dapat 


ain ada Sonic 
Kombat dan 


seri Golden Axe yang melegenda. Anda juga 


bisa memasang cartridge Sega lawas untuk 
dimainkan kembali. 

Tersedia pula slot SD Card guna 
menambah koleksi game dari dunia maya. 
Nah, bagi Anda yang pernah melewati masa 
kecil bersama Sega Mega Drive dan game- 
game tersebut, saatnya bernostalgia! 


MAG@GNIFICENT SEVEN 

Generasi smartphone Apple terbaru telah lahir, 
yang berlayar 4,7 inci dan iPhone 7 Plus denga 
paling mencuri perhatian adalah ditiadakannya 


mm, yang biasa digunakan untuk mencolokkan earphone. Sebagai 


gantinya, Anda dapat menghubungkan EarPod 


Apple) terbaru melalui port Lightning. Apple juga menyediakan 


converter khusus untuk mengubah port Lightn 


audio jack 3,5 mm, sehingga Anda dapat menggunakan earphone 


pada umumnya. Opsi lainnya, menggunakan A 
anpa kabel pertama dari Apple. 


husus untuk varian iPhone 7 Plus, kamera ters 
Satu kamera berlensa wide (f/1,8) untuk memo 


jarak yang jauh. 


iPhone 7 dibekali kamera 12 MP dengan Opti 
Stabilization, agar hasil jepretan terhindar dari efek getaran (shake). 


cakupan pandangan lebih lebar dan kamera lainnya merupakan 
ensa telephoto 56 milimeter (f/2,8) untuk memotret objek pada 


TECHNO : 


VIRTUAL REALITY MAKIN TRENDI 
Headset virtual reality (VR), yang mampu 
membawa Anda seolah masuk ke dunia 
virtual game, makin banyak bermunculan. 
PlayStation sebagai pemimpin konsol game 
pun tak mau ketinggalan merilis perangkat 
VR kreasi mereka, PlayStation VR. 

Lewat fitur Cinematic Mode-nya, Anda 
dapat menikmati game, film HD dan 
lainnya dalam format layar virtual raksasa 
berukuran 226 inci dan juga melihat foto 
dan video secara 360 deraja 


yang diambil 


menggunakan kamera omnidirectional. 


Untuk mencoba kecanggihan teknologi PS 
VR, Anda harus memiliki konsol PlayStation 
4, PS Camera, serta controller khusus 


bernama PS Move yang dibutuh 


an untukk 
memainkan game tertentu. 


yakni iPhone 7 

n layar 5,5 inci. Yang 
port audio jack 3,5 
(earphone kreasi 
ing menjadi port 
irPod, earphone 


cal Image 


ebut digandakan. 


ret dengan 


SEMEWAH PERHIASAN 


seringan 1,1 


Dengan garis desain yang mewah dan 
mengagumkan, HP Spectre baru tampil 
aksana perhiasan. Bodinya super tipis, 
dengan ketebalan hanya 10,4 mm, dan 


g. Engselnya pun dirancang 


ersembunyi demi menciptakan ilusi desain 


anpa engsel. Dan kombinasi material logam 
dengan serat karbon menjadikan rancang 
bangun laptop ini begitu kokoh. 


Selain andal menangani berbagai 


pekerjaan, HP Spectre juga mengusung 
speaker stereo Bang & Olufsen dengan 
teknologi HP Audio Boost untuk 


menyuarakan audio berkualitas.Layar 13,3 


inci milik Spectre telah dilapisi Gorilla Glass 
untuk memberi perlindungan ekstra dari 
goresan oleh penggunaan sehari-hari. 


» 
bni 


duzebew 1D 


gustus 2016 lalu, dalam rangkaian ulang tahun DKI Jakarta 
dan menyambut HUT RI ke-71, Mal Ciputra Jakarta 
menyelenggarakan event kuliner Kampoeng Legenda. Sesuai 
dengan tema, event ini mengangkat kekayaan kuliner legendaris 


para pengunjung turut melestarikan kuliner legendaris ya 


muda dapat mencicipi kekayaan ku 


yang biasa dinikmati oleh orang 


usantara, yang berlangsung mulai 10 sampai dengan 21 Agustus 
2016 di area Center Court Mal Ciputra Jakarta. Tanpa harus berkeliling 
daerah, pengunjung Mal Ciputra bisa menikmati lebih dari 80 Kuliner 
Legendaris Nusantara dan Aneka Sambel dari 25 Provinsi. 

Nuansa dekorasi Betawi yang sengaja diciptakan karena masih 
bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jakarta, mewarnai area 


Kampoeng Legenda. "Banyak cara merayakan arti Kemerdekaan Republik Ka Mm O Ce n 
ndonesia. Kali ini Mal Ciputra Jakarta merayakannya dengan mengajak 


Mencicipi 
Kuliner 
Legendaris di 


g hampir 


ua atau 


punah. Melalui event Kampoeng Legenda, diharapkan para generasi | e e n cd a 
5 i iner legendaris 


leluhurnya, hanya dengan berkunjung ke Mal & 
Ciputra Jakarta," kata Bapak Ferry Irianto, M Aa | | Uu t (ad 
General Manager Mal Ciputra Jakarta. 
Kampoeng Legenda dibuka secara 


resmi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 1 | Aa ka rta 


2016 oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, 
selaku Wakil Ketua DPD RI didampingi 


“1p 


jk 


EVENT : 


oleh Bapak Catur Laswanto, Kepala Dinas Pariwisata & 
Kebudayaan, Bapak Roedy Sidharta dari Bank BRI serta 
tuan rumah Bapak Ferry Irianto, General Manager Mal 
Ciputra Jakarta. 


NIKMATNYA SELERA NUSANTARA 

Beberapa kuliner legendaris yang dapat dicicipi 
pengunjung Mal Ciputra Jakarta antara lain: Toko 

OEN Semarang, Kupat Tahu Gempol Bandung, Nasi 
Kapau Bukit Tinggi Kramat Soka, Soto AHRI Garut, Es 
Kopi Tak Kie Gang Gloria Kota, Nasi Jamblang Mang 
Dul Cirebon, Ketan Susu Kemayoran, Soto Roxy Haji 
Darwasa, Nasi Ulam Misjaya, Martabak Kubang Hayuda, 
Es Durian Iko Gantinyo serta masih banyak lagi. 

Dan kejutannya, tidak hanya makanan legendaris yang 
disajikan, karena Kampoeng Legenda juga menyajikan 
beberapa makanan yang dibawa oleh para peserta 
baru, Beberapa di antaranya adalah Bale Raos Keraton 
Jogjakarta (yang menyajikan masakan turun temurun 
keluarga keraton hadir dengan design stand Jogjakarta), 
Mangut Ikan Manyung Bu Fat Semarang sejak 1969, 
Ayam Goreng Warung Doyong Bogor sejak 1972 serta 
Swike Jatiwangi Puncak 1980. 

Untuk para penggemar sambel, pasti merasa puas 
karena bisa menikmati sensasi aneka sambel dari 25 
provinsi di Indonesia dalam Festival Sambal Nusantara di 
area Kampoeng Legenda ini. 


TEMAN MAKAN YANG MENGHIBUR 
Mal Ciputra Jakarta tidak membiarkan pengunjung 
Kampoeng Legenda menikmati santapan legendaris 
tanpa ditemani hiburan yang menyenangkan. 

Ragam hiburan bertema Nusantara seperti Pagelaran 
Tarian Nusantara Bunga Rampai Betawi yang 
memadukan kesenian rakyat Ondel-ondel, 
Silat Betawi dan Tari Nandak Ganjen, Tarian 
rakyat dari Daerah Istimewa Yogjakarta, Tari 
Piring dari Sumatera Barat, Tari Hurai Kataga 
dari Nusa Tenggara Timur juga mewarnai 
keramaian Kampoeng Legenda. Pengunjung 
juga dapat menkmati Pertunjukan Komunitas 
Jazz Kemayoran, Live Music, penampilan 
spesial artis Rieka Roeslan yang dipandu 
oleh MC Yosi Mokalu. 


Ay 
iko) 


duzebew 1D 


PAKAIAN WANITA 


Minoshe 


Wacoal 

J. Rep 
Simplicity 
Colorbox 
Minimal 
Eprise 
Atmosphere 
Cool Teen 
Minimal 
Graphis 
Someday 
White Mode 
Red 

Mint 
Vanisimo 
MKY Clothing 
Nobby 
Luludi 


Alexis new 


PAKAIAN PRIA & WANITA 


Pojok Busana 
Divisi 1 
Country Fiesta & OP 


Giordano 

Lea Store 

Polo Ralph Lauren 
The Executive 
Poshboy-Poshgirl 
Hammer 

Tira Jeans 

Logo 

Osella 

Batik Keris 

This is April 

X8 

Number 61 


3 second 
New Spirit 


Black Label 


Indra Loka 


LG/1OA 566 9758 
LG/10B 560 1691 
UG/8 560 7516 
UG/9 563 1732 
UG/42-43 569 54841 
1/12A 560 6515 
1/14 560 5530 
1/15 563 2854 
1/29 566 4994 
1/29A-29B 3 
1/30 566 9770 
2146-47 si 
2121 566 9751 
2143 566 1368 
2/43A 568 1560 
2/51-53 - 

3/9 566 9159 
4/27-28 566 5892 
LG/A1 si 
3/22 & 


LG/38-40 560 0132 
UG/19-20 560 6582 


PAKAIAN PRIA 


Crocodile 


Izzue 

JOBB 

Salt n'Pepper 
Jackerton 
Futuremen 
MOC 
Manzone 
Sharks 
W.A.D 

Alisan 


UG/38 560 2633 
560 6049 
UG/39 560 7513 
UG/43A-44 560 1048 
UG/45-47 560 7511 
1/1-3 560 6563 
1/5-6 560 0115 
1/21 567 0291 
1/22 568 1532 
1/27-28 560 7518 
1/28A-28B 560 6562 
1/46, 2/01 5681543 
216-7 563 6743 
2/22 566 0984 
2/26-27 560 6588 
566 97/41 
2128-29 566 06576 
2148A 567 0286 
3/25 566 9757 
560 0115 
3/31 2 
1/7-8 566 9746 
566 9747 
1/47 5: 
1/18 563 1710 
1/18A 568 1477 
1/29C 569 54823 
1/44 566 9672 
2/23 - 
2154 560 6393 
3/24 566 97/62 
3/33 566 1020 
3/36 - 


PAKAIAN & MAINAN 
ANAK-ANAK 


Playland LG/C - 
Crocodile Junior LG/6 568 1486 
Curly LG/8 566 7262 
Kids Icon LG/8A 560 6602 
Hipo LG/33 560 5270 
Pigeon LG/34A 568 1522 
Happy World LG/42 - 
Little Xeight LG/46 - 
Cool Kids & LG/48-49 5666526 
Cartoon & Cartoon 

Kidz Station LG/49A-50 560 6550 
Cubitus G/34 5695 4793 
Sand Pool 4/B1B 5 
Fantasy Kingdom B12A, 15, 16 560 0987 
Terrazone 4/ Koridor - 

Sox Galeri LG/9B 567 0257 
The Athlete's Foot UG/10-11 568 1503 
DC UG/16 - 
Adidas UG/30 - 
Reebok 1/9 569 54867 
Enzoro 1/12A - 
Converse 1/20 568 1525 
Kappa 1/26 568 0910 
Sports Station 1/28D 566 1038 
Eiger 2155 566 7254 
Opelon 3/23 - 


PERHIASAN & JAM 


Guess Watch UG/Utara 563 1711 
D'Paris UG/island CC - 
Time Track UG/5 - 
Hanny Jewellery UG/6 5670403 
567 0392 
Master Watch UG/7 5681531 
Watch Engine UG/12 5 
Goodwill Watch  UG/15 566 2266 
Novia Jewellery  UG/25 568 1517 
Time keeper UG/D 560 5529 
Delta Emas 1/4 569 54820 
Asia Watch 1/24 560 5566 
568 1515 
Royal Watch 1/33 568 1533 
World Diamond 1/38 560 5566 
566 0718 
Beluga Silver 1/71 5631771 
New Gueen 212-3 566 5162 
Jewellery 
Seiko House 2145 568 1545 
Grand Silver 3/U2 - 
Optik Melawai LG/32 568 1551 
Optik Seis UG/13-14 5681516 
Spex Symbol UG/17-18 560 4641 
Optik Tunggal UG/40 568 1507 


OTOMOTIF & PERALATAN 


MOBIL & MOTOR 


Autoglaze Express 
Rain Wash 
Motorbike Salon 


Parkir Barat - Selatan 


LG2/3 560 5372 


569 5846 


Helmku.com 


TAS, SEPATU & 
PERLENGKAPAN KULIT 


Samsonite LG/47 560 6585 
Bellagio UG/3-4 567 0286 
560 0727 
Gosh UG/212-22 56954856 
Bata UG/36-37 5681619 
Fipper 2/Wall Z 
Shoeholic 1/23 560 0376 
Marie Claire 1/36-37 566 6273 
Studio Tas 1/43 567 0105 
Tomkins 1/45 568 1488 
Exsport 215 569 54849 
Esperanza 2/8 568 1565 
99 shoes 2/9 568 1510 
Buccheri 2124 566 9733 
Yongki Komaladi 2/25 560 5656 
Vicari 2/30-31 560 7580 
Iconinety 9 2142 560 6021 
Belleza 2/50 569 54886 
Body Pack 2156 569 54886 
Elizabeth 3/19-20 566 7269 
Urban & Co 3/19 569 65920 
Khakikakiku 3/38 566 9695 
Eva Collection 4/25 566 9704 
Class Octopus 5/09A 566 2121 
Ext. 602 
Sanggar Kreativitas 5/09B 560 6560 
Boni 
Jakarta Culinary 5/22A 560 6558 
Center 
Topaz Music School 5/33 566 9706 


PERLENGKAPAN 


NIK & MUSIK 


Oke Shop 1/12 560 6530 
Telesindo Shop — 1/31-32 560 6575 
Global Teleshop 1/34-35 563 6754 
Samsung 1/40 566 6366 
Oppo 1/41 2 
Absolut 2/71 - 
Wilson Mobile 3/42 560 0986 
Harika Music 3/45 566 9740 
Panacenter 4/7 568 1501 
568 1502 
Loly Poly 4/8 560 6593 
Jakvr.com 2/U3 2 


KOMPUTER INTERNET 


Primas's Computer 4/4 5606532-53 
560 6574 
Pazia 4/5 566 1150 
569 54828 
IT Gallery 4/6 566 1163 
Accurate 4/31 563 1727 
Business Centre 563 1728 


KESEHATAN & FARMASI 


The Oriental LG2/11 560 6556 
Health Centre 
Natural Therapy LG/36 568 1530 
Guardian UG/SM 563 6742 
560 1051 
Century Health Care UG/35-35A 560 6557 
566 1612 
Watson 1/28E6F 566 5050 
566 4065 
Body Building Store 3/32 560 4865 
Happy Dental Clinic 4/29 560 5409 


SALON & KOSMETIK 


Yopie salon LG2/18 563 6751 
Gudz by H2irInc LG2/22-23 566 9739 
La Diana G/7 566 1414 
Brown Salon LG/37 566 1485 
Johnny Andrean UG/2B 566 9749 
Salon 
The Face Shop UG/23 560 6524 
C&FPerfumery UG/24 568 1547 
566 9427 
Etude House UG/27 563 1717 
566 9159 
The Body Shop — UG/4IA 560 2688 
560 0327 
Beaute Recipe UG/41B 560 7512 
Esthetic Melrose UG/48 560 6545 
DS Laboratories 1/T2 - 
Senswell 1/73 si 
Lignea 1/U2 - 
Lutuye 1/42 566 9723 
566 9760 
Johnny Andrean 3/3-7 566 7583 
Training Centre 566 7519 
De Gio 3/31 560 0331 
My Nail 4/26 567 0309 
Kaizen 4/30 - 


PERLENGKAPAN BUSANA 


Snapback 1/16 566 6889 
Les Femme 3/02 566 1424 
Yayang 3/33A - 


BUKU & ALAT TULIS 


Talitakum 3/16 560 0773 
Good News 4/33-35 566 9689 
Gramedia 5/9-13 566 9756 

560 6363 

568 1479 
King Rabbit LG/9A 566 4775 
Depo Handuk 3/8 566 1085 
Tokyo 1 Store 3/46 568 1546 


HOBI & BINGKISAN 


Naughty LG2/8-8A 566 9705 
Paper Studios LG2/33A 5670368 
Papyrus 2/U1 - 
Barang unik 21U3 - 
Pearl Shine Car 2/13 - 
Love Style 4/U3 
Tara's 2157 - 
Stroberi 2158 566 9707 
Potatoo 3/U1 2 
Naughty 3/9 566 1137 
Hobby Craft 3/14 568 1554 
Warna 3/40-41 566 9732 
Cindy 3/43 563 1816 
Bunga 3/44 2 
Games Station 4/88 560 0987 
Diaboligue Toys 4/B9 566 1345 
Scoop 4/1-2 566 9731 
Rainbow 4/19-20 560 6567 
5670262 
Block World 4/32 - 
Hobby Japan 5/6 560 1315 
Anime Machi 5/7 566 9709 
AM Case 3/U3 - 


DEPARTEMEN STORE & 
SUPERMARKET 


Hero Supermarket UG/SM 560 4846 
566 6743 
568 1492 
568 1493 
568 1494 


568 1495 


Matahari Dept Store |-III DS 


CAKE, SNACK, ROTI 
KUE & ES KRIM 


Bengawan Solo — LG2/1-2 
Tako n' Sushi Box LG2/09 
Mochi-Mochi LG2/12 
Little Garden LG2/12A-14 
« Pempek Sinjaya Bangka 
Bakso Kota Cak Man 


560 7515 


Siomay Girl 


D'Crepes 


Waffelicious 


Puyo Puyo LG/Island B 
Master Sguid LG2/10 
Hop Hop LG2/12B 
Frozen Ben LG/Island B 
Crepe Signature LG/Island D2 
Dum Dum Thai LG/Island A 
Share Tea LG/C 
Walnut LG/E 
Pappetat LG/Island 
Starbucks LG/O1A 

Vie Shop LG/Island B 
Dunkin Donuts LG/2 
Chatime LG/5 
Holland Bakery LG/44 
Bakery Hotel Ciputra UG/Island 
DMAX 4/UL 
Popcorn & Cotton Candy 

Mrs. Waffels 5/T2A 

J.co UG/1 
Bread Talk UG/2A 
D'Crepes UG/5B 
Country Style UG/B 

NAD UG/E 

Teh 63 UG/Lift 
Kopi Luwak UG/28-29 
Baskin Robbins — 1/L 
Minimelts 2/L 

Taiwan Dian Xin — 3/L 

Potato Corner 3/12 

Dutch Kitchen 3/13 

ACS 419 

Cha Yen Thai 5/T2B 
Takoyaki Corner 3/T1 
Chubby 4/T-01 
Choux Cream 4/T-02 
Poppao Cute 4/U3 
Homemade Minipao 

Holdak LG2/5 
Shihlin Taiwan 5/8 

Street Snacks 

Hop Hop 5/Island A 
Mochi-Mochi 5/Island B 
Dobu Don 5/Island C 
Cireng Keraton 5/T1 
Popchop LG/Island F 
Chicken 


JASA & FOTO 


Selamat Trans 


Pop Box 


LG2/L 
LG2/Island 


Penukaran Undian LG 


& Pelayanan Bungkus Kado 


Kodak Express 
Ruang Ibu & Bayi 


Malibu 62 Studio 
Jeff & Co 

Gaya gaya 
Smart 


JNE 
Adira 
Mikoindo 


LG/35-35A 
LG, P7 & L-5 


3/1 
3/33 
4/B-1A 
4/36 


P5 
Parkir Timur 
P3 


560 6533 
560 6529 
566 9720 
566 9721 

566 5087 
568 1512 

568 1513 

560 6539 
560 6539 
566 0640 


563 6755 
566 6742 
563 1716 
566 0574 
5670205 
560 6529 
566 9720 
560 6601 


566 7606 


569 54818 


566 7606 
566 2121 
Ext. 624 
560 0221 
566 2121 
Ext.623/627 
560 5522 
569 54888-21 
568 1535 
566 9703 
566 6590 


BANK & JASA KEUANGAN 


Bank BCA LG2/25-28 560 6531 
560 6537 
560 7585 

ATM BRI LG/ATM A 

ATM Bank Permata LG/ATM B 

ATM Bank BTN LG/ATM D 

ATM Bank OCBC-NISP LG/ATM G 

ATM Bank BJB LG/ATM 1 

ATM Bank Panin — LG/ATM K 

Bank Mandiri LG/45-45A 566 0795 
566 9670 
566 9761 
566 4444 

Galeri ATM 

CIMB Niaga LG/57B 

Butik ATM Mandiri LG/58 

Gallery ATM BNI LG/58A 

Bank BRI LG/60 568 1540 

Galeri ATM BII LG/61 

Saranatama UG/49A 560 6103 

Money Changer 569 54819 

Indocev 139 568 1552 

Money Changer 


HIBURAN & KEBUGARAN 


Gold's Gym LG2/19-21 5606069 
LG/LA 
Fun World 4/A2 566 5451 
Fun City 4/B3-5 560 6551 
NAV Karaoke 5/316 6/BC 566 1390 
566 2277 
563 1678 
XXI 5/CNM 560 0404 
Aew LG2/4 - 
Yong Tau Fu LG2/6-7 566 9708 
My Warm Day LG2/15-17 - 
Tacose LG2/29-30 568 1569 
Yoshinoya LG1/B 569 54813 
569 54814 
Burger King LG/L 566 0393 
566 7588 
569 54840 
569 54880 
569 54851 
Wing King LG 2A-3 560 5722 
569 54848 
SamWon Express LG/04 A-B 560 7517 
Tea Garden LG/41 - 
AewW LG/43 566 9477 
Imperial LG/52 568 1553 
Kitchen & Dimsum 560 1049 
Domino's Pizza LG/53 566 9744 
568 1526 
569 54854 
569 54857 
560 3511 
Mujigae UG/17A 2 
Pizza Hut UG/31-49 568 1617 
Tawan UG/32-34 566 2020 
Torico 4/21-22 568 1536 


D gaun — MO ! 


D'Cost Seafood — 4/C1 
Platinum 4/114-14 
Gokana 4/15-16 
Baso Malang 4/17-18 
Karapitan 

Bebek Dower 4/37 


Pantastic Pancake 4/38-39 


Mie Tarik Laiker — 5/2-3 
Sop Ikan Batam — 5/4-5 
Kentucky 5/14-16 
Fried Chicken 

Shabukicho 5/17-18 
Bakmi Gang Kelinci 5/19 
Rice Bowl 5/21-22 


Brooaster Chicken 5/22B 


Hokben 5/23-25 
Solaria 5/26-28A 
Solaria 5/29A-B 
Warung Leko 5/32A-B 
Raa Cha Suki 5/33A 


FOOD LIBRARY 


Tahu Kok 

Pempek 96 
Lombok Merah 
Jawa Timuran 
Baso Afung 
Dadap Kuring 
Raja Sop Betawi 
Sakura Tepanyaki & Steak 
Tongseng Solo 
Hawaian Jus 
Sage Sushi 

Padi Giling 

Bakmi Alok 
Gado-gado Boplo 
Tong Tji 

Pusat Nasi Bakar 
Putri Kenanga 

Mi Bangka Songsui 
Batagor Cuplis 
Nasi Gandul 
Dimsum 

Es DOGER 

Tahu Gejrot 
Tempura 

Es Dawet 

Soto Sulung 

Kedai Pasta 
Bakwan Malang 
The Kotjok 


569 66569 
563 6750 
566 9771 
568 1561 
568 1480 
566 1077 
5661229 


568 6808 
569 54794 
566 1110 
568 1555 
568 1539 
568 1541 
560 6572 
560 6048 
560 6381 
560 6564 
566 1616 
566 1919 
568 1550 
568 1550 
569 54868 
568 6808 


L-07A 


—u 
“- 


2uizebew 1D 


93 D 


Ika mematuhi C De DIZE 


26 February 2016 - 19 February 2017 


WWWATMALCIPUTRAJAKARTA.COM 
4 ada MAL CIPUNRA jAKARTA 


2 
(3 MALCIPUTRAJKT | Mi swacurraykr 


WWW.CIPUTRAMALL.COM j 
Ka ale) 


AN AK , Ae yu. 
yu Na 1 » DAKET WISATA 34 NG IA TA 
$ AZ JEDANG “Ok 


—— 
Oa CA 


(nose 


